EDISI | HARGA Rp30.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp33.000) 











NI Bol 3G KO ANN DOD Do ae www. infolinuk. web. id 





NEW SOFTWARE 


DESKTOP 





"Tujuh aplikasi billing warnet 
MupidankrikedistroZencafe 
Whstalasidankonigurasi Billing CCL 


J ri “ | IS 
GRATIS! 5 DIS NYX 
PCLinuxOS 2007 cat ters 1.0 ET 
Gentoo 2007.0 e Zenserver 0.5 


Rapid Application Development Fores 


Membahas beragam too/ berbasis GUI di Linux, yang dapat 
mempermudah proses pengembangan software i30 


Konversi File Video ke VCD 


Memanfaatkan aplikasi di Linux untuk konversi format video, 
membuat image VCD, dan menghasilkan Video CD ps2 


phe) Workshop Dasar PHP & MySQL 


“NX Kursus singkat pembuatan aplikasi berbasis 










MANAJEMEN INFORMASI 






Musa web, dengan menggunakan PHP & MySQL ¢ 74 


INFO 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 






xo) IG InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PusBLications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 


EDITORIAL 


BEBAS SWEEPING 
BERSAMA LINUX 


Di dunia teknologi informasi terdapat istilah sweeping, 
yang dapat diartikan sebagai pembersihan atau pene- 
gakan hukum. Kalau beberapa tahun lalu ada sweeping 
penggunaan frekuensi radio untuk jaringan komputer, 
belakangan ini kepolisian sering melakukan sweeping 
terhadap penggunaan software tidak legal atau bajakan. 
Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cip- 
ta, penggandaan software secara tidak legal dapat dike- 
nai hukuman penjara maksimum lima tahun dan atau 
denda maksimum 500 juta rupiah. 

Salah satu target sweeping adalah warnet atau usaha 
penyewaan komputer untuk mengakses Internet. Izin 
atau lisensi software proprietary untuk komputer warnet, tidak sama dengan 
lisensi software untuk komputer yang tidak disewakan. Berdasarkan informasi 
yang kami peroleh dari para pelaku usaha warnet, warnet bisa di-sweeping 
meskipun sudah membeli lisensi asli sistem operasi proprietary, jika warnet 
tersebut belum mengurus izin untuk usaha penyewaan. Ini berbeda dengan 
lisensi open source seperti sistem operasi Linux, yang mengizinkan siapa saja 
menggunakan FOSS (free/open source software) untuk apa saja, dan mengizin- 
kan penggandaan sejumlah berapa saja. 

Sebagai persembahan kami untuk para pengelola dan calon pengelola warnet 
atau usaha sejenis, kami hadirkan InfoLINUX edisi spesial warnet ini. Distro Zen- 
Cafe yang dikembangkan para penggiat asosiasi warnet Linux dan open source 
(Awali), kami sertakan dalam DVD dan CD edisi ini. DVD berisi pula distro Pinux 
yang juga dikembangkan khusus untuk warnet di Indonesia. DVD dapat di-boot 
dengan PCLinuxOS, yang menurut distrowatch.com merupakan distro paling top 
dalam sebulan terakhir, dan nomor dua setelah Ubuntu dalam tiga hingga enam 
bulan terakhir. Semua distro itu juga berguna untuk tugas, selain di warnet. 

DVD dan CD edisi ini juga berisi beberapa program billing system warnet. 
Untuk melengkapi edisi spesial warnet ini, kami sajikan tutorial tip dan trik 
Zencafe, serta praktik instan cara instalasi dan konfigurasi salah satu billing 
system open source CCL (Cafe Con Leche). 

Bermigrasi ke Linux/FOSS memang tidak menjamin bisnis Anda 100% 
bebas dari sweeping, karena belum tentu semua file yang Anda miliki open 
source dan legal. Namun, paling tidak kemungkinan warnet atau bisnis Anda 
di-sweeping polisi menjadi lebih kecil. 

Dirgahayu ke-62 Republik Indonesia. A 





Rusmanto Maryanto [rus @infolinux.co.id] 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedia #LINUX Gott 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 4682-9070, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX H 08/2007 3 


4 











Editorial 
[4] Indeks 


Aktual dan Profil 
[6] Tolakan Kerja Sama Sejumlah Distro 
[7] Compiz Fuzion 
[7] Profil: N. Kertanuraga, Beralih ke Gambas 
[8] Ottawa Linux Symposium 
[8] Penerima Pertama Sertifikasi LSPP 
[8] Solusi Open Source Berbasis RHEL 5 
[9] Final Rilis GPlv3 
[9] Profil: Sarwandi, Merdeka dari Virus 


Opini 

[10] I Made Wiryana: Jangan Biarkan Anak- 
anak Tersesat 

[12] Budi Rahardjo: Kecintaan pada Software 

[14] Michael S. Sunggiardi: Menonton 
Teknologi di Tiga Negara 


08/2007 E INFOLINUX 


UX 


Edisi 08/2007 


{DialagBlocks 
eclipse /VEP 
(FLTK/ Fluid 
'Gambas 
‘Glade 
(Lazarus 
‘Netbeans/ Netbeans IDE 
1 PythonCard 
'At/Ot Designer 
i REALBasic 
Ultimate SQ 


WA is ce fo 


œ 
— 


ps 
= 
Co 
1 
= 
So 
= 
5 
= 
Ca 


H- A 


[16] Surat Anda 


Testilinux 
[18] Berpetualang Bersama Linux 


Hardware 
[21] Edimax BR-6304WG 
[21] Linksys WRT54GL 


Distro 
[22] PCLinuxOS 2007 
[22] Zencafe 1.0 


Software 
[23] Cafe Con Leche 0.7.0 
[23] PESSULUS 2.16.2 


Game 
[24] Barbie Sea Horse Adventure 1.0 
[24] Hex a Hop 1.00 


Buku 
[25] ImageMagick Tricks 
[25] Practical Subversion, Second Edition 
[25] WordPress Complete 


Software Pilihan 
[26] GPSMan 6.3.2 
[27] digiKam 0.9.2 Final 
[27] Goat 1.2 
[27] Ampache 3.3.3.3 
[27] BashBurn 2.1 
[28] BooKreader 0.1.1 
[28] K Menu Gnome 0.6.5 
[28] Kid3 0.9 
[28] Monitorix 0.9.2 
[29] NOAH 3.1.1 
[29] Vamos 0.5.7 
[29] Skulker 0.2.6 
[29] wxRemind 0.9.0 


Utama 
[30] Tool Rapid Application Development di 
Linux 


Bisnis 
[38] Mendulang Rezeki Halal dengan Warnet 
Open Source 


Praktik Instan 
[40] Instalasi dan Konfigurasi Billing System 


CCL 


Solusi 
[44] Export Database MySQL ke Format CSV 


Komunitas 
[45] Daftar Warnet Berbasis Linux di 
Indonesia 


Tutorial 
[46] Membuat Utility mass renamer Sendiri 
[48] System Call untuk Bekerja dengan Proses 
[52] Membuat Video CD dengan Mudah 
[54] Mengatur Permission di Unix 
[58] Lebih Lanjut dengan Lokasi Instalasi 
Program 
[61] Traffic Web Server dan Klien pada NS2 
[64] Membuat Program ps Sendiri 
[66] QCad Aplikasi Rancang Bangun 
[70] Tip dan Trik Zencafe 


Workshop 

[74] Konfigurasi PHP, MySQL, dan Apache 

[75] Koneksi PHP ke Database MySQL 

[76] Check file MD5SUM DVD/CD 
InfoLINUX 

[76] Mem-burning CD Installer Ubuntu 7.04 
Desktop 

[77] Instalasi Ubuntu 7.04 


[78] Info Harga 
[80] Kuis InfoLINUX 
[82] Edisi Mendatang 





www.infolinux.web.id 


AKTUAL « PROFIL 


6 


Tolakan Kerjasama 








Sejumlah distro besar seperti Red Hat, Man- 
driva, dan Ubuntu, membuat pernyataan ka- 
lau mereka tidak akan menjalin kerja sama 
dengan Microsoft. Menurut mereka, issue 
untuk meningkatkan interopabilitas yang 
kerap digunakan sebagai alasan kerja sama 
antara Microsoft dengan sejumlah vendor 
Linux, hanya taktik lain dari Microsoft untuk 
melindungi hak intellectual property mereka. 
Hal ini terkait dengan tidak ampuhnya lagi 
issue dari Microsoft, yang pernah mengklaim 
kalau kalangan FOSS telah melanggar 235 
hak paten yang dimiliki oleh Microsoft. 
Pertengahan Juni lalu, Tom Robertson, 
Microsofts General Manager of Interoper- 
ability and Standards, mengatakan kalau 
Microsoft sangat bersemangat untuk mem- 
perpanjang perjanjian semacam ini. Tom me- 


nambahkan, kalau saja sejak awal kalangan 


08/2007 E INFOLINUX 


Sejumlah Distro 


erkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa vendor Linux seperti Novell, 


open source menganggap kalau hal ini hanya 
lah “persoalan hidup berdampingan”. Hidup 
berdampingan atau tidak, sejumlah vendor 
distro Linux tidak ingin terperdaya oleh trik 
Microsoft, dan memberikan jawaban “TIDAK” 
untuk kerja sama ini. 

Setelah pengumuman kerja sama Micro- 
soft-Novell, Red Hat mengatakan kalau mer- 
eka tidak akan membayar “innovation tax” 
kepada Microsoft. Leigh Day, Red Hat’s Di- 
rector of Corporate Communication, menga- 
takan Red Hat selalu yakin open source dan 
inovasi, seharusnya tidak menjadi subjek ba- 
gian pajak yang tak disokong, karena hal ini 
dapat bersifat tidak transparan. 

Penolakan serupa juga dilakukan oleh 
Mandriva. Francois Bancilhon, CEO Man- 
driva, mengatakan kalau Mandriva merasa 
sangat yakin tidak perlu melakukan kerja 





Xandros, dan Linspire, sejumlah vendor Linux seperti Mandriva, Red Hat, dan Ubuntu, 
menyatakan dengan tegas akan menolak kerja sama dengan Microsoft. Mereka percaya, 


kerja sama ini hanya berdampak buruk pada kelangsungan hidup FOSS. 


sama dengan Microsoft, hanya untuk 
mendapatkan proteksi terhadap pelangga- 
ran hak paten yang diklaim oleh Microsoft. 
Mandriva juga sangat yakin, kalau cara ter- 
baik untuk menangani masalah interopera- 
bilitas adalah dengan menggunakan format 
terbuka, seperti ODF yang didukung penuh 
oleh Mandriva. 

Komentar senada juga diberikan oleh 
Mark Shuttleworth, CEO of Canonical Ltd 
dan founder Ubuntu. Menurut Shuttleworth, 
Ubuntu menolak untuk membicarakan 
persetujuan manapun dengan Microsoft di 
bawah ancaman pelanggaran tak jelas yang 
belum ditetapkan. Dalam blog-nya, Shuttle- 
worth juga mengatakan, kalau Microsoft tidak 
dapat dipercaya, dan setiap janji yang mereka 
buat tidak memiliki nilai sama sekali, dan ti- 
dak seharusnya mendapat bayaran. A 


www.infolinux.web.id 


Compiz Fusion 


eberapa waktu lalu, ramai diberita- 
R kan rumor akan bergabungnya project 

Beryl dan Compiz untuk masa depan 
yang lebih baik. Akhirnya, pada tanggal 20 
Juni lalu, tim development yang berada di- 
belakang project ini telah mengumumkan 
nama baru untuk gabungan Beryl/Com- 
piz, dan membuat sebuah video preview 
umum tentang project ini, dan memberi 
penjelasan beberapa peningkatan fitur di 
masa datang. Nama yang diberikan un- 
tuk gabungan antara Beryl dan Compiz 
ini adalah Compiz Fusion. Saat ini, projek 
Compiz Fusion sedang dikerjakan dengan 
serius. 

Ada yang menyebut project gabungan 
ini adalah sebuah “remerge”. Hal ini dise- 
babkan beberapa orang yang menciptakan 
project Beryl, merupakan “bekas” bagian 
dari tim development Compiz. Mereka 
lebih memilih meninggalkan Compiz dan 








MSaat razia pelanggaran HAKI mulai banyak 
diterapkan di Indonesia, sebagian developer 
Visual Basic (VB) mulai mencari alternatif 
tool development yang ada di Linux. Salah 
satunya adalah N. Kertanuraga (Tanu), yang 
mulai beralih ke Gambas sebagai alternatif 
VB di Linux. 

Pada awalnya, Tanu memilih berpindah 
platform development dari VB ke Gambas, 
dikarenakan dirinya takut terkena razia. 


www.infolinux.web.id 


membuat sebuah project baru. Namun 
para developer tersebut berpikir kembali 
bahwa akan lebih baik bagi semua pihak, 
jika mereka bergabung kembali dengan 
tim Compiz. 

Compiz Fusion menjanjikan 3D desk- 
top yang lebih powerful untuk para user 
Linux di berbagai penjuru dunia. Compiz 
Fusion telah menyiapkan zoom plugin 
dengan fitur baru yang cool seperti select, 
zoom dan panning, yang telah dibuat ulang 
oleh David Reveman. Ada juga Expo Plug- 
in yang dapat digunakan bersama Cube 


Plugin. Yang paling mengagumkan adalah 


plugin baru yang disebut Firepaint, yang 
dapat digunakan untuk melukis gambar 
api pada desktop Anda, dan memberi efek 
fokus pada window yang disebut Dodge. 

Menurut kabar, Ubuntu 7.10 (Gutsy 
Gibbon) akan hadir dengan Compiz Fu- 
sion pre-installed. Bagi para pengguna 
Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn), sudah ter- 
dapat beberapa paket deb dengan preview 
version yang dapat di-download pada url 
http://download.tuxfamily.org/3v1deb/ 
xtra-debs/. 

Seperti yang sudah diketahui, project 
Compiz dan Beryl sama-sama dibuat un- 
tuk menghadirkan nuansa desktop 3D di 
platform Linux desktop. Dengan dirilis- 
nya project Compiz Fusion ini, dengan ini 


project Beryl tidak lagi diteruskan. A 


Profil: N. Kertanuraga 


Beralih ke Gambas 


“Ketika tahun 2001, sedang ramai-ramainya 
masalah HAKI yang katanya mulai berlaku 
bulan Juli 2001. Saya mulai ketakutan ter- 
kena razia, karena aplikasi yang saya buat 
menggunakan aplikasi VB bajakan. Sampai 
akhirnya, kami menemukan artikel tentang 
Gambas di majalah InfoLINUX. Sehingga mu- 
lai tahun 2003 sampai sekarang, tim kami 
men-develop aplikasi dengan menggunakan 
Gambas,” terang Tanu. 


AKTUAL PROFIL 





Menurut Tanu, kelebihan utama program- 
ming yang ada di Linux adalah ketersediaan 
dokumentasi yang terbaik di dunia. Selain itu, 
kelebihan yang lain terletak pada modifikasi. 
Karena source code tersedia secara bebas, 
maka setiap orang dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan, tanpa perlu mengulang dari awal. 
Saat ini, sudah terdapat beberapa project 
berbasis Gambas yang sudah dihasilkan oleh 
Tanu. Beberapa di antaranya, aplikasi mini- 
market, ATM Voucher, aplikasi CCTV, dan 
sejumlah aplikasi database-akutansi. 

Berikut harapan Tanu. “Semoga pemerin- 
tah semakin berani untuk mengadopsi open 
source di semua lingkungan pemerintahan, 
daripada mengeluarkan biaya untuk pembe- 
lian lisensi software”. 


INFOLINUX ® 08/2007 


7 


AKTUAL «PROFIL 


Uttawa Linux symposium 


ttawa Linux Symposium yang ke-9, mulai 

diadakan pada tanggal 29 Juni 2007 yang 

lalu. Acara ini dimulai dengan pembicara- 
an tentang Kernel oleh Jonnathan Corbet’s 
dari Linux Kernel Report, dan sebuah acara 
yang diselenggarakan oleh Intel untuk presen- 
tasi produk mereka yang akan datang. 

Setelah menjelaskan beberapa hal seputar 
sejarah kernel Linux dan waktu rilis Kernel, 
Corbets menjelaskan kalau sekarang adalah 
waktu yang tepat untuk menikmati prediksi 
kernel cycle rilis, yang setiap rilisnya memba- 
wa fitur dan modifikasi baru yang menarik. 


Menurut Corbet, setiap kernel rilis cycle 





sekarang, akan terlihat pada periode minggu 
ke-2, di mana fitur baru dan perubahan akan 
tercipta, diikuti dengan rilis -rcl, dan kemu- 
dian pada minggu ke-8 sampai 12 merupakan 
periode stabilisasi. Baru setelah ini, versi stabil 
yang baru akan dirilis. Dari sini, terlihat bahwa 
pola rilis cycle pertama datang dengan rilis ker- 
nel 2.6.12, yang selanjutnya semua komunitas 
kernel development memberi persetujuan. 

Sehubungan dengan kernel 2.6.22 yang 
akan datang, Corbet mengatakan bahwa 
kernel tersebut akan hadir dengan new 
mac80211 wireless stack, yang merupakan 
stack FireWire yang baru, IVTV video turner 
driver, CFO/IO stack baru.eventfdQ system 
calls, UBI flash-aware volume management 
dan SLUB allocator. 

Ottawa Linux Symposium merupakan 
konferensi Linux tahunan yang diadakan 
setiap tahun, sejak tahun 1999, di Ottawa, 
Kanada. Acara ini biasa didahului dengan 
laporan dari Linux Kernel Developers Sum- 
mit. 4 





Penerima Pertama Sertifikasi LSPP 


BM menerima EAL4 Augmented dengan 
sertifikasi ALC FLR3 di Red Hat Enter- 
prise Linux untuk sistem mainframe, 
System x, System po, dan eServer. Tingkat 
keamanan terbaru diterima oleh Red Hat, 
dengan memiliki sejumlah aturan penting, 
ketika diterapkan pada lingkungan agensi 
pemerintahan, seperti U.S. Department of 
Defense, atau U.S National Security Agency, 
yang memerlukan lebih banyak sertifikasi 
yang dapat diandalkan. Seperti sudah dike- 
tahui, kalau kebijakan pemerintah AS lebih 
mendekat kepada solusi sistem berbasis 
open source software. 
Dan Frye, Vice President of Open Sys- 
tem with IBM, mengatakan bahwa IBM 














08/2007 E INFOLINUX 


sudah mendapatkan Labeled Security Pro- 
tection Profile (LSPP) di Red Hat Enterprise 
Linux 5, dan juga telah mendapat sertifikasi 
dari EAL4 level of assurance. 

Sertifikasi LSPP diberikan oleh sebuah 
lembaga pendanaan pemerintah National 
Information Assurance Partnership's (NIAP) 
Common Criteria Evaluation and Validation 
Scheme for IT Security program, yang bertu- 
gas untuk mengevaluasi tingkat keamanan 
pada produk teknologi komersial. Red Hat 
Linux juga telah mendapatkan sertifikat 
Role Based Access Control Protection (RBAC), 
dan hal ini patut diperhatikan. 

Pihak Red Hat memberikan komentar, 
kalau vendor sistem operasi memerlu- 
kan pembelian beberapa bagian lagi dari 
sistem operasi, untuk mendapatkan serti- 
fikasi LSPP dan RBAC. Hal ini merupakan 
suatu hal menarik dari sistem operasi yang 
komersial, karena dukungan untuk mul- 
tilevel security, sudah menjadi bagian dari 


sistem operasi. Â 


Solusi Upen 
Source Berbasis 


RHEL o 


ada tanggal 13 Juni 2007, bertempat 

di Function Room Menara Kuningan- 

F2 Floor, Computrade Technology Inter- 
national (CTI) selaku authorized distributor 
Red Hat di Indonesia, memperkenalkan 
solusi open source berbasis Red Hat, yakni 
Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5). 

Hadir dalam pembicara ini Harry Suryan- 
to, selaku Presiden Direktur CTI dan Aries 
T. Kiti, selaku Red Hat Product Special- 
ist. Dalam kesempatan pertama, Harry 
menjelaskan kalau CTI mendukung penuh 
penggunaan open source secara luas di In- 
donesia dengan menawarkan solusi berba- 
sis RHEL 5. Segmen yang dibidik oleh CTI 
mulai dari segmen korporasi, pemerintah, 
hingga usaha kecil dan menengah (UKM). 

Dalam kesempatan kedua, Aries banyak 
menjelaskan seputar spesifikasi teknis yang 
terdapat di Red Hat, dan dukungan sup- 
port yang diberikan kepada para pengguna 
yang telah melakukan subscription. Menurut 
Aries, lisensi RHEL 5.0 itu free alias Rp.0 
untuk mendapatkan RHEL 5.0. Kita cu- 
kup melakukan registrasi untuk dapat men- 
download RHEL 5.0. Yang berbayar adalah 
layanan support-nya, yang dalam hal ini 
dikenal dengan istilah subscription. Layan- 
an subscription terbagi menjadi beberapa 
tipe, di antaranya, Basic, Standard, dan Pre- 
mium, yang dapat dilihat info detailnya pada 
url www.redhat.com. 

CTI juga menyediakan dukungan teknis 
dan non-teknis bagi para pengguna atau 
subscription RHEL 5.0 di Indonesia, dengan 
menyediakan ruang demo, serta workshop 


server untuk migrasi dari platform lama ke 


platform open source. Â 





www.infolinux.web.id 


Final Rilis GPLv3 


etelah mengalami beberapa revisi, dan- 
perdebatan dari sejumlah tokoh open 
source, akhirnya final text dari GPLv3 
dan LGPLv3 dirilis oleh pihak Free Software 
Foundation, pada tanggal 29 Juni 2007. 
Versi ketiga dari GNU General Public Li- 


cense (GPLv3) ini, memberikan jaminan 


kepada para pengguna yang ingin memodi- 


fikasi software untuk kebutuhan personal 
dan peralatan rumah tangga, dengan mem- 
berikan jaminan terhadap hak paten. 

Meski 
menganggap versi baru ini tidak penting, 


banyak pihak yang masih 


karena GPLv2 masih dapat bekerja dengan 
baik, namun pihak FSF tetap melanjutkan 
project ini, sampai akhirnya dirilis final draft 
dari GPLv3. Berbagai tanggapan tentangrilis 
final GPLv3 datang dari sejumlah kalangan 
open source. Pihak Samba sangat antusias 
untuk segera mengadopsi lisensi ini di apli- 


Free Software 


Free as in Freedom 


The Fourth International GPLv3 Conference 
August 23 and 24, 2006 
Bangalore, India 


http://gplv3.gnu.org.in/ 


Profil: Sarwandi 





MMendapatkan kebebasan atau ke- 
merdekaan, merupakan suatu anugrah yang 
tak ternilai harganya. Hal ini juga yang mem- 
buat Richard M. Stallman mendirikan project 
GNU (GNU not Unix). Demikian juga dengan 
pengalaman Sarwandi yang merasa merdeka 
dari virus, setelah beralih ke GNU/Linux. 
Sarwandi yang sehari-harinya bekerja 
sebagai sysadmin Jateng on-line, memiliki 
pengalaman yang buruk dengan virus. Setelah 


www.infolinux.web.id 


kasi mereka. Jeremy Alison dari team Sam- 
ba, memberikan pernyataan bahwa GPLv3 
memberi sejumlah peningkatan dari versi 
GPL versi sebelumnya. GPLv3 memberikan 
sejumlah update yang dibutuhkan untuk deal 
dengan ancaman baru terhadap free soft- 
ware, yang banyak terjadi sejak GPLv2. 

Sun Microsystem yang banyak bersum- 
bangsih kepada kalangan open source, juga 
memberi pernyataan kalau mereka cukup 
tertarik untuk menjadikan OpenSolaris ke 
dalam GPLv3, namun belum memberi 
kepastian kapan hal ini akan terlaksana. 
Karl Berry, GNU developer dan Texinfo 
maintener, juga memberi pernyataan ten- 
tang GPLv3. Menurut Karl, GPL merupakan 
aturan penting yang dapat menjamin agar 
komunitas free software dapat bekerja se- 
cara bersama-sama. Dan GPLv3 merupakan 
pekerjaan yang luar biasa, dalam pembaruan 
lisensi yang biasa digunakan untuk kebutu- 
han saat ini. 

Selain beberapa pihak yang antusias 
menyambut GPLv3, juga terdapat beberapa 
pihak yang tidak menyukai GPLv3. Salah sa- 
tunya adalah Linus Torvalds, dan beberapa 
tim developer Linux kernel. Dalam Linux 
Foundation Collaboration Summit yang 
berlokasi di Googleplex, beberapa developer 
Linux kernel memberi pernyataan kalau 
mereka tidak melihat adanya alasan untuk 
berpindah ke GPLv3. Ô 


Merdeka dari Virus 


memigrasikan server-nya ke Linux, akhirnya 
permasalahan ini dapat terselesaikan. “Ada 
beberapa pengalaman menarik setelah kami 
memigrasikan server ke Linux. Pertama, saat 
kami memigrasikan mail server kami yang 
awalnya menggunakan Exchange Server 
5.0 ke open source (openwebmail). Sangat 
terasa leluasa sekali, karena kami dapat 
berekspresi di sistem operasi Linux. Kedua, 
pada saat menggunakan proxy server di Win- 


AKTUAL PROFIL 


Nautilus 


Nautilus, baru saja merilis Nautilus 2.18.3, 
pada tanggal 3 Juli 2007. Aplikasi ini memiliki 
fungsi yang sama dengan aplikasi Windows 
Explorer di platform Windows. Nautilus juga 
dapat bertambah fungsi, dengan menambah 
sejumlah Nautilus skrip yang dapat ditemu- 
kan pada website-nya. Selain versi stable, 
pihak Nautilus juga sudah menyediakan 
Nautilus versi 2.19.4 Development. 


Nexenta0$ 


NexentaOS merupakan distro berbasis Open- 
Solaris yang mengombinasikan sejumlah apli- 
kasi dari GNU software, dengan tetap meng- 
gunakan kernel dari SunOS. Distro ini sudah 
mengimplementasikan penggunaan ZFS 
filesystem yang dibuat oleh Sun Microsys- 
tem. Beberapa GNU software yang terdapat 
dalam distro ini di antaranya Apache, MySOL, 
Perl/Python/PHP, Firefox, Evolution, Synaptic 
Package Manager, dan GNOME. 


Slackware 


Pada tanggal 3 Juli 2007 yang lalu, telah 
dirilis Slackware 12.0. Berbeda dengan versi 
sebelumnya yang masih berbasis kernel 
2.4.33.3, pada versi terbarunya ini, Slack- 
ware 12.0 menggunakan kernel 2.6.21.5. 
Beberapa fitur yang terdapat pada versi ini di 
antaranya, mendukung SCSI dan ATA RAID 
volume, LVM, dan enkripsi filesystem. 


dows, saya sangat direpotkan sekali dengan 
cache situs yang membawa virus. Setelah 
kami bermigrasi ke Linux, kami benar-benar 
merasa bagai seorang budak yang baru saja 
merdeka, karena tidak harus pegang mount 
dan keyboard untuk clear proxy, setiap saat 
proxy terkena virus,” jelas Sarwandi. 

Menurut Sarwandi, kelebihan Linux 
dibanding sistem operasi yang lain, terletak 
pada keandalan sistemnya yang tidak rentan 
akan virus, dan bebas untuk dimodifikasi. 

Berikut harapan Sarwandi. “Ayo kita 
tingkatnya kemampuan kita dalam bereks- 
presi di dunia teknologi informasi, dengan 
menggunakan Linux dan Free Open Source 
Software-nya”. 

E-mail Sarwandi: janhter@yahoo.com 


INFOLINUX m 08/2007 





9 


OPINI 


| Made Wiryana 


Jangan Biarkan 
Anak-anak Tersesat 









OLPC ini cukup lengkap, dengan fungsi mul- 
timedia, mikrofon dan kamera, serta WLAN. 
Intel tidak mau kalah juga dengan menge- 
luarkan notebook untuk anak yang berjuluk 
Classmate, yang juga telah dilengkapi dengan 
WLAN, serta menggunakan listrik yang irit. 
Classmate ini memiliki LCD berukuran 800 
x 480. Notebook yang dapat menjalankan 
Linux di Perancis, diberikan ke siswa seko- 
lah. 

Produk sejenis lainnya adalah ASUS EeePC 
(3ePC) seharga 190 USD, yang diluncurkan 
dalam pameran Computex 2007 di Taiwan, 
dan langsung menyedot perhatian. Notebook 
ini menggunakan flash disk berukuran 2 GB. 
Komputer ini pre-instal Linux dengan GUI, 
yang disesuaikan agar mudah digunakan. Co- 
cok untuk anak-anak, karena berukuran 225 
x 165 x 21-35 mm, dengan layar 7 inch, dan 
berat sekitar 890 gram. ASUS EeePC meng- 
gunakan clock sekitar 1 Ghz, yang dilengkapi 
modem, ethernet, dan WiFI, serta sistem audio 
beserta speaker, dan kamera video. 

Banyak pihak yang langsung “ngiler ingin 


membeli notebook murah ini untuk anak- 


10 08/2007 m INFOLINUX 


eberapa produk komputer yang dituju- 

kan untuk anak telah mulai diluncurkan. 

Didesain dengan harga murah, dan de- 

ngan ukuran yang lebih kecil. MIT yang 
diprakarsai Nicholas Negroponte mendesain 
OLPC (One Laptop Per Children) seharga 150-an 
USD. OLPC hanya akan disebarkan di negara 
berkembang yang mendaftarkan diri berparti- 
| sipasi dalam program ini. Lagi-lagi Indonesia ha- 
PA nya bengong saja, berbeda dengan Brazil, Libya, 
WI Thailand, dan negara Afrika seperti Nigeria. 


anak, demi mempersiapkan diri mengha- 
dapi era informasi. Tapi tanpa pertimbangan 
perangkat lunak yang digunakan, bisakah 
membeli program aslinya? Yang jauh lebih 
mahal dari harga notebook ini? Orang tua 
yang ngebet” itu dengan santainya memutus- 
kan memakai program bajakan, yang penting 
anak tidak gaptek dan tahu memakai program. 
Mereka tidak sadar telah meracuni anak- 
anak yang masih kecil dan bersih jiwanya ini 
dengan racun pembajakan di otaknya. Secara 
tidak sadar tertanam dalam pemikiran anak- 
anak, bahwa memakai program bajakan itu 
sah-sah saja. 

Sulit bagi orang tua untuk membeli perang- 
kat lunak proprietary yang bisa lebih dari 3 juta 
rupiah. Begitu juga sekolah, berapa biaya total 
bila ingin memperkenalkan komputer ke anak 
SD. Daripada beli lisensi perangkat lunak, 
mungkin sebaiknya dananya digunakan un- 
tuk menaikkan gaji para gurunya, atau mem- 
beli buku. Bila kini saya menyarankan penggu- 
naan program Open Source untuk anak-anak, 
akan banyak orang berkata, “Jelas saja, Anda 
kan aktivis Open Source, jadi punya agenda 


memasyarakatkan Open Source”. Mirip ko- 
mentar orang ketika 9 tahun lalu, saat saya 
memperingatkan masalah sweeping, sistem 
KPU, dan sebagainya. 

Waktu yang berbicara, ketika sekarang 
legalitas menjadi masalah bagi warnet, orang 
baru menyadari peringatan itu. Saat sekarang 
banyak perusahaan sibuk bermigrasi daripada 
dikejar-kejar tukang tagih lisensi, mungkin 
baru teringat pesan saya yang dulu. Bukan 
maksud saya menepuk dada menunjukkan 
ampuhnya ramalan ala paranormal saya, tapi 
ini bukti bahwa suatu keputusan yang meng- 
abaikan beberapa pertimbangan yang berisiko 
akan menimbulkan kesulitan lebih besar di 
kemudian hari. 

Begitu juga dengan komputer untuk anak 
ini. Kita lagi-lagi seperti terlambat, tidak me- 
mikirkan platform apa yang tepat untuk pen- 
didikan komputer di usia dini ini. Open Source 
tidak saja menyediakan beragam program un- 
tuk si kecil, misal Pysycache, gcompris, childs- 
play, atau GUI khusus seperti SUGAR yang 
digunakan di OLPC, tapi juga lingkungan be- 
lajar pemrograman seperti Sgueak, eToys, dan 
Scratch, tapi Open Source memberikan plat- 


66 
„telah meracuni 


anak-anak yang 
masih kecil dan bersih 
jiwanya ini dengan 
racun pembajakan di 
otaknya.,, 


form pendidikan bagi si kecil yang lebih dari 
itu, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. 

Pada prinsipnya, dalam memperkenalkan 
komputer ke anak-anak adalah konsep kom- 
putasi dan pemecahan masalah secara logis 
dan algoritmis. Tidak perlu atau malah tidak 
cocok kalau harus belajar program yang sama, 
dan biasa digunakan orang dewasa (yang 
sebetulnya digunakan untuk lingkungan kan- 
toran). Di sinilah salah kaprah yang terjadi 
dalam pengajaran perangkat lunak ke anak 
SD di Indonesia. Kelebihan teknis dari Open 
Source adalah memungkinkan pengubahan 
secara cepat. A 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 


Kecintaan pada Software 





Steve Jobs juga bercerita bahwa dia be- 
rasal dari keluarga menengah (middle class 
family). Ketika muda dia tidak terlalu mem- 
permasalahkan uang (karena tidak punya). 
Kemudian, ketika perusahaan Apple sukses, 
Steve memiliki uang yang sangat banyak se- 
hingga dia juga tidak punya masalah dengan 
uang. Intinya adalah apa yang dia kerjakan 
bukan karena uang, akan tetapi karena 
kecintaannya pada apa yang dia kerjakan, 
yaitu software. 

Pada acara yang sama, Bill Gates ditanya 
apakah setelah sukses dengan Microsoft, dia 
akan lebih banyak fokus kepada bidang lain, 
seperti bidang kesehatan. Pertanyaan ini 
muncul karena yayasan yang didirikan Bill 
Gates banyak melakukan penelitian tentang 
kesehatan dan memberikan layanan sosial 
yang juga terkait dengan kesehatan. Dia 
mengatakan bahwa kalau kepalanya dibuka, 
di dalamnya hanya ada ketertarikan kepada 
software. Di wawancara beberapa tahun se- 
belumnya, dia juga mengatakan bahwa apa 
yang dia kerjakan dalam membuat software 
adalah “work of love”. 

Inti yang ingin saya ungkapkan dengan 
dua tokoh di atas adalah apa yang mereka 
kerjakan merupakan apa yang mereka su- 
kai. Mereka mengerjakan hal tersebut bu- 


12 08/2007 E INFOLINUX 


da saat menulis opini ini, saya baru saja 

elesai melihat video rekaman suatu acara 
wawancara dengan dua tokoh terkenal 
di bidang software komputer, Steve Jobs 
dan Bill Gates. Dalam wawancara tersebut, Steve 
Jobs diminta untuk meramalkan teknologi apa 
yang menarik. Dia menjawab tidak tahu, tetapi 
dia katakan ada banyak inovasi yang menarik. 
Justru ketidaktahuan dan adanya inovasi ini 
yang membuat dia tertarik untuk selalu bangun 


pagi dan pergi bekerja. 


kan karena dorongan uang. “Kebetulan” saja 
mereka menjadi kaya dengan apa yang mere- 
ka kerjakan. (Kata “kebetulan” saya beri tan- 
da kutip, karena sebetulnya mereka bekerja 
sangat keras dalam mengejar mimpinya. Jadi 
bukan karena nasib atau kebetulan semata.) 
Masih banyak contoh yang lain, mulai 
dari Jerry Yang (Yahoo) yang rela berhenti 


Hal seperti di atas jarang saya jumpai di 
Indonesia. Kebanyakan para pekerja di du- 
nia teknologi informasi di Indonesia hanya 
tertarik kepada uang (dalam bentuk gaji, 
honor, atau sejenisnya). Hal yang sama, 
saya tanyakan kepada beberapa mahasiswa, 
mengapa mereka mengambil jurusan TI/ 
komputer/rekayasa perangkat lunak? Jawa- 
bannya adalah karena (katanya) ada lapa- 
ngan pekerjaan yang menjanjikan, bukan 
karena kecintaan kepada komputer atau 
software. Bagaimana mereka bisa berkom- 
petisi dengan kawannya yang di luar sana? 

Saya bukan mengatakan bahwa uang 
tidak penting, tetapi uang bukan menjadi 
fokus utama dari orang-orang itu. Tentu 
saja ada banyak orang yang mendewa-de- 
wakan uang. Namun mereka bukan contoh 
yang patut ditiru. 

Beberapa kali saya melakukan interview 
calon pegawai untuk perusahaan yang 
bergerak di bidang teknologi informasi. 
Lowongan yang ditawarkan adalah seba- 
gai programmer. Sebagian besar pelamar 
memang lulusan dari sekolah yang terkait 
dengan teknologi informasi atau software, 
akan tetapi ternyata mereka masuk ke seko- 
lah tersebut karena berbagai alasan yang 
tidak ada hubungannya dengan kecintaan 
terhadap teknologi informasi (software). 
Ada yang kuliah di perguruan tinggi terse- 
but karena uang kuliahnya yang paling 
murah, atau daripada nganggur. Hah? Ini 
bukan guyonan. Saya tidak mengada-ada. 


T 
Kebanyakan para pekerja di dunia 
teknologi informasi di Indonesia hanya 
tertarik kepada uang...,, 


sekolah untuk membuat search engine, atau 
Larry Page (Google) yang sering tidur di 
bawah kolong meja di kantornya, meskipun 
uangnya sudah jutaan dolar. Maukah Anda 
melakukan hal di atas? Wah, jangan-jangan 
saya akan dimarahi oleh perguruan tinggi, 
karena banyaknya mahasiswa yang meng- 
gunakan alasan ini untuk drop out. 

Passion, atau saya terjemahkan menjadi 
“kecintaan”, merupakan kata kuncinya. 
Mereka semua memiliki kecintaan terhadap 


software. 


Sangat sukar untuk membandingkan mere- 
ka dengan kawan-kawannya di luar sana. 

Kata passion mungkin bisa juga diter- 
jemahkan menjadi “gila” (atau “cinta buta”), 
karena orang normal akan menyerah de- 
ngan tantangan yang sudah dan akan di- 
hadapi. Sementara orang-orang ini pantang 
menyerah dalam melawan arus sekalipun. 
Kalau bukan “gila” apa lagi? Oleh sebab itu, 
saya mengajak Anda untuk menjadi “gila”, 
untuk mencintai software. Siap? A 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Menonton Teknologi di 


Tiga Negara 


ari 20 Mei 2007 sampai 23 Juni 2007, saya 


berkesempatan berkeliling ke manca nega- 





Ada suatu yang baru di pameran ini, yaitu 
disatukannya Broad Band Wireless Forum 
(BBWE), yang sejak tahun 2000 berdiri sendi- 
ri ke dalam bagian dari Interop. Tahun lalu, 
kedua acara ini dilakukan terpisah, dalam 
selang waktu sekitar satu minggu. 

Interop 2007, seperti halnya tahun 
2006 yang lalu, merupakan ajang para tek- 
nisi profesional menyumbangkan keahlian- 
nya mencoba semua jenis perangkat dalam 
satu pekerjaan, sehingga semuanya teruji 
interopibiliti-nya. Ribuan meter kabel UTP 
dan fibre optic berseliweran di Mandalay Bay 
Hotel di Las Vegas, salah satu hotel besar dan 
sering digunakan untuk pertandingan tinju 
profesional kelas dunia. 

Selain mempertontonkan kehebatan ma- 
sing-masing produk, Interop juga menjadi 
ajang penentu tren peranti jaringan komputer 
di masa depan. Seperti yang terjadi tahun lalu, 
tahun 2007 ini pun peranti berbasis embedded 
PC menjadi tulang punggung pengembangan 
peranti jaringan komputer, terutama jaringan 
Internet. Dominasi pengembangan embed- 
ded system atau embedded PC semakin men- 


14 08/2007 E INFOLINUX 


ra untuk “nonton” kemajuan teknologi di 
Amerika, Taiwan, dan Singapura. Dimulai 
dengan perjalanan panjang dari Jakarta ke Los 
Angeles melalui Bangkok. Kemudian dengan 
menyewa mobil Toyota RAV4, menuju ke Las 
Vegas, tempat penyelanggaraan pameran akbar 
teknologi jaringan komputer, Interop 2007. Las 
Vegas adalah kota di Amerika Serikat yang 


terkenal dengan kejuaran tinju dan judinya. 


colok, dengan semakin banyaknya perusa- 
haan di Amerika yang menawarkan jasa untuk 
pembangunan dan pembuatan suatu peranti 
yang berbasis Linux, FreeBSD atau sistem 
yang berbasis Open Source. 


kan keahliannya. 

Dari hingar-bingar Amerika yang menye- 
lenggarakan pameran seperti halnya menye- 
lenggarakan pesta, saya menuju Taiwan 
untuk melihat hingar-bingar bangsa Taiwan 
dalam memamerkan semua jenis produksi 
yang berbasis teknologi informasi, pada 
Computex 2007. 

Taiwan sebetulnya mencontek habis se- 
mua yang dilakukan Amerika, hanya saja bia- 
ya dan pengeluarannya lebih kecil dibanding 
perusahaan di Amerika, sehingga Taiwan 
dapat bersaing dan bahkan menjadi pusat 
pengembangan teknologi informasi, khusus- 
nya perangkat komputer sejak tahun 80-an. 
Jika di Interop 2007 kita melihat teknologi 
lima tahun ke depan, maka di Computex 
2007 kita melihat perangkat keras yang 
langsung dapat dibeli dan dipasarkan. Seba- 
gian besar memamerkan produk komputer, 
dan bahkan ada satu hall yang isinya adalah 
supplier komputer dunia, seperti Asus, MSI, 
Gigabyte, Foxconn, dan nama besar lainnya 
di produk motherboard. 

Dari Taiwan, saya mampir lagi di Singa- 
pura, yang juga melakukan pameran tahunan 
yang disebut CommunicAsia 2007. Sesuai 
namanya, pameran yang sudah berusia pu- 
luhan tahun ini merupakan ajang memamer- 
kan teknologi telekomunikasi yang dimulai 
dari komunikasi suara, sampai akhirnya ko- 
munikasi berbasis IP. 

CommunicAsia 2007 kali ini lebih sema- 
rak dibanding tahun lalu, dengan sekitar em- 
pat ribu “penonton” dari Indonesia, sehingga 


T 
Kekurangan bangsa kita adalah jarang yang 
mau bekerja sama membangun suatu sistem, 
sehingga kebanyakan jalan sendiri...,, 


Kebanyakan dari mereka, menargetkan 
penerimaan antara 20 sampai 50 ribu do- 
lar Amerika untuk satu proyek yang dilak- 
sanakan. Berdasarkan hasil wawancara dari 
beberapa perusahaan tersebut, sebetulnya 
bangsa Indonesia pun mampu melakukan 
apa yang mereka lakukan. Kekurangan 
bangsa kita adalah jarang yang mau bekerja 
sama membangun suatu sistem, sehingga 
kebanyakan jalan sendiri dan pontang-panti- 
ng sampai akhirnya berhenti, karena frustasi 
tidak dapat menyelesaikan masalah yang bu- 


terasa seperti ikut pameran di Indocomtech 
atau Festival Komputer Indonesia. Comun- 
nicAsia 2007 juga menggabungkan Broad- 
castAsia yang isinya melulu perangkat untuk 
memancarkan sinyal, mulai dari sinyal radio, 
televisi, sampai televisi yang berbasis IP. 
Ketika kembali ke Indonesia, saya diha- 
dapkan pada pameran yang juga cukup besar 
di ukuran Indonesia, Festival Komputer Indo- 
nesia, bukan berbentuk pameran teknologi, 
tetapi lebih ke bazaar tempat penjualan kom- 
puter, jauh berbeda dari tiga negara di atas. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 





Unek-unek Linux-er Perempuan 

Saya pencinta majalah InfoLINUX, ter- 

utama setelah ada edisi ekonomis. Setelah 

lama bergaul dengan majalah ini, perke- 
nankan saya mencurahkan unek-unek 
yang telah mengendap sekian lama: 

1. InfoLINUX kerap menggunakan kata 
“kupas tuntas” dan “mendetail”, 
yang ujung-ujungnya ada hal yang tak 
dibahas sampai tuntas. 

2. Segmentasi pasar majalah tercinta 
ini memang “BUKAN” untuk newbie 
seperti saya. Namun mereka yang 
membaca InfoLINUX untuk mengenal 
GNU/Linux malah akan patah hati, 
dan meninggalkan Linux. Bagi saya, 
tampilan dan penyajian InfoLINUX 
adalah profil GNU/Linux masa lalu. 
Mungkin ada baiknya disertakan 
tutorial bergambar, seperti rubrik 
workshop di PC Media. Hanya saja 
pembahasannya menyangkut free dan 
open source software. 

3. Bonus DVD untuk edisi regular mau- 
pun ekonomis mestinya sama. Jika 
terdapat edisi regular dengan bonus 
2 DVD, yang ekonomis mestinya 2 
keping DVD juga. Jika menyangkut 
harga, pembaca tentu akan mengerti 
jika harga edisi ekonomis naik, tidak 
seperti edisi biasanya. Mungkin kare- 
na alasan di atas juga, saya lebih suka 
menjadi kolektor DVD bonus InfoLI- 
NUX, daripada “mengunyah” artikel 
di majalah InfoLINUX. 

4. Apa tidak terlalu banyak rubrik opini 
sampai 4 halaman? Dua halaman saya 
pikir sudah cukup. Tolong cermati 
formasi rubrik opini di majalah lain. 
Lagipula opini yang tersaji, secara 
tersirat kerap sudah tercantum dalam 
Aktual & Profil. Tolong juga cermati 
hasil angket pembaca yang lalu, benar- 
kah pembaca menginginkannya? Atau 
redaksi yang menginginkan agar ma- 
jalah ini menjadi jurnal ‘ilmiah’? 

5. Apa tidak terbersit untuk membuat 


16 08/2007 m INFOLINUX 


edisi khusus tentang suatu distro, dan 
berbagai macam pembahasannya? 
Lantas DVD bonusnya dilengkapi pu- 
la dengan paket extra-nya, misalnya 
distro Debian GNU/Linux 4.0 ‘Etch’ 
yang terdiri dari 3 DVD. Sebagai dis- 
tro besar dan masih setia di atas jalur 
idealisme yang utuh, selayaknya Info- 
LINUX menyajikan pembahasan yang 
“tuntas” dan “mendalam”. 


Maaf jika unek-unek ini terlalu ba- 
nyak. Harapan saya, InfoLINUK jadi 
pembuka cakrawala Linux-er senior, dan 
pengikat hati bagi Linux-er pemula. 

Leny Mahdalena - via e-mail 


Setelah sekian lama mayoritas isi surat pembaca 
InfoLINUX didominasi oleh pembaca majalah 
InfoLINUX laki-laki, akhirnya kami menerima 
surat pembaca dari seorang pembaca InfoLINUX 
perempuan. Langsung menjawab pertanyaan: 

1. Terima kasih atas kritikannya. Kami akan 
lebih memperhatikan kalimat iklan yang ter- 
dapat di halaman edisi mendatang, sehingga 
dapat lebih sesuai dan tepat dengan isi tuto- 
rial yang terdapat di dalamnya. 

2. Mulai edisi ini, kami sudah merealisasikan 
keinginan para pembaca InfoLINUX yang 
masih awam tentang Linux, dengan mem- 
buat rubrik workshop, seperti yang dapat 
Anda lihat pada InfoLINUX edisi ini. Semo- 
ga dengan adanya rubrik ini, majalah Info- 
LINUX semakin membawa banyak manfaat 
bagi para pembaca majalah InfoLINUX, 
yang baru saja mengenal dunia GNU/Linux. 

3. Dari segi tujuan dan sasaran pembaca, jelas 
InfoLINUX memiliki segmentasi pasar yang 
berbeda untuk edisi regular dan edisi eko- 
nomis. Bahkan mulai edisi 07/2007, bonus 
DVD majalah InfoLINUX hanya disertakan 
pada edisi regular. Jadi, jika para pembaca 
kami sudah merasa cukup dengan content 
artikel majalah InfoLINUX, mungkin Info- 
LINUK edisi ekonomis dapat menjadi pilihan 
yang tepat. Namun jika membutuhkan ma- 
jalah dengan ukuran yang lebih besar, plus 


tambahan distro terbaru dan bonus software 
lainnya tanpa perlu download ke Internet, 
InfoLINUK edisi regular dapat menjadi pilih- 
an yang bijak. Silakan pilih, mana yang pa- 
ling sesuai dengan kebutuhan Anda. 

4. Tentu saja kami tidak bermaksud untuk 
menjadikan majalah InfoLINUX sebagai jur- 
nal ilmiah. Kebetulan opini yang disampai- 
kan oleh Bernaridho I. Hutabarat kami nilai 
cukup menarik, sehingga layak muat di Info- 
LINUX edisi 05/2007 dan 06/2007. Tapi 
secara regular, kami hanya menyertakan 3 
halaman opini pada setiap edisi InfoLINUX. 

5. Usul Anda kami perhatikan. Silakan lihat 
InfoLINUX edisi ini, yang topiknya berisi 
edisi khusus warnet. Pada beberapa edisi 
mendatang, kami juga merencanakan un- 
tuk dapat menyajikan beberapa edisi khusus 
yang berisi pembahasan menarik lainnya. 
Mengenai permintaan Anda untuk menyer- 
takan 3 DVD Debian GNU/Linux 4.0, harus 
kami pertimbangkan secara matang, karena 
melebihi jumlah batas maksimal bonus DVD 
InfoLINUX. 


Terima kasih atas segala masukan Anda yang 
cukup bermanfaat. Sesuai dengan harapan Anda, 
semoga InfoLINUX dapat menjadi pembuka 
cakrawala Linux-er senior, dan pengikat hati 
bagi Linux-er pemula. Kami tunggu masukan dan 
kritikan membangun lainnya. 


Warnet berbasis Linux 
Halo InfoLINUX, 
Saya punya saran untuk edisi mendatang, 
bagaimana jika InfoLINUX membahas 
edisi khusus tentang warnet berbasis 
Linux, dan mengisi satu halaman yang 
berisi daftar warnet berbasis Linux. 

Boby Selamet Hartono - via e-mail 


Saran Anda kami realisasikan. Silakan lihat 
topik pembahasan InfoLINUX edisi ini, yang 
membahas sejumlah topik tentang warnet 
berbasis Linux. Lihat juga halaman rubrik ko- 
munitas yang berisikan daftar warnet berbasis 
Linux. 


www.infolinux.web.id 





TESTILINUX 


erpetualang 
ersama Linux 









da bulan September 2006, kali pertama 
saya mengenal Linux, dengan distro 
pertama SUSE 10.1. Waktu itu, saya 
sudah bekerja di Sikumbang Linux, 
sebuah toko yang menjual CD/DVD Linux. Pertama 
“kenalan” dengan Linux, saya langsung senang, 
karena Bluetooth adapter yang saya miliki dapat 
langsung terdeteksi tanpa harus menggunakan 
driver. Tampilan desktop GNOME juga terasa enak 
di lihat, daripada tampilan desktop di suatu sistem 
operasi. Namun suatu ketika, desktop GNOME 
yang saya gunakan error tanpa sebab. Akhirnya, 
saya menggunakan desktop KDE, dan belajar 
menggunakan desktop KDE. Ternyata desktop 
KDE bagi saya terasa lebih mudah digunakan, dan 
lebih mudah untuk dikustomisasi. 

Karena tuntutan pekerjaan, saya juga meng- 
instal distro yang lain, yang salah satunya 
adalah Mandriva 2007. Secara default, distro 
ini sudah dapat memutar film DVD. Jadi pada 
saat kerja, saya menggunakan Mandriva 2007, 
dan jika ingin menonton DVD, saya reset dahulu 
komputer ke openSUSE 10.2. Waktu itu, saya 
benar-benar jatuh cinta pada openSUSE 10.2. 
Bentuk kecintaan saya pada openSUSE 10.2 
adalah dengan membuat wallpaper bertemak- 
an openSUSE, yang saya letakkan di url http.//- 
love-suse.uddevil.org. 


“Setelah dua 
minggu berjuang, 
selesai juga proses 
remastering distro 
Fedora Core 6., 


18 08/2007 FT INFOLINUX 


Instal banyak distro 
dalam satu PC 


Selain telah menginstal tiga distro Linux, dalam 
PC saya juga terinstal Warung IGOS dan Fedora 
Core 6. Hanya saja karena tidak ada yang menarik 
pada distro tersebut, jadi saya biarkan saja kelima 
distro tersebut terinstal pada komputer saya. 

Beberapa distro LiveCD juga saya coba, mulai 
dari Knoppix, DSL, Puppy, MCNLive, Dream Linux, 
Xubuntu, Kubuntu, Musix Linux, dan banyak lagi. 
Hal ini cukup bermanfaat kalau ada pelanggan 
yang bertanya kepada saya. Bicara tentang penga- 
laman dengan LiveCD, ada sedikit pengalaman 
saya dengan DSL (Damn Small Linux. 

Waktu itu, saya ingin mengganti harddisk dari 
80 GB ke 160 GB. Alhasil seluruh data-data saya 
dalam harddisk 80 GB, saya backup dahulu ke 
DVD, sehingga total 2 hari penuh saya bekerja 
tanpa harddisk. Cara kerja saya dengan LiveCD 
DSL adalah dengan menjalankan DSL di RAM, 
sehingga DVD-ROM dapat saya gunakan untuk 
keperluan yang lain. Saya jadi teringat sebuah 
kalimat dari sebuah artikel di majalah InfoLINUK, 
"seorang administrator yang baik, harus dapat 
bekerja dalam kondisi ekstrem”. Saya anggap, 
kondisi yang saya alami saat itu adalah kondisi 
terekstrem yang pernah saya alami. 


Rajin membaca majalah 
InfoLINUX 


Waktu itu, saya belum terlalu rajin membaca /nfo- 
LINUX. Setelah harddisk selesai di-backup, dan 
menginstal kembali distro openSUSE 10.2, ada 
sedikit pengalaman yang membuat saya semakin 
rajin membaca InfoLINUX. Ketika ada pelanggan 
yang menanyakan bagaimana cara menjalankan 
aplikasi Add/Remove Software di Fedora Core 6, 
karena setiap melakukan hal ini, sistemnya selalu 
meminta untuk terhubung ke Internet. 





Yudi Kawula Maharlika 


Mendengar keluhan ini, saya teringat pada 
suatu artikel di majalah InfoLINUX yang berjudul 
"Membangun Server Komplit Menggunakan 
Fedora Core 6”. Beberapa penjelasan dalam 
artikel itu, dapat membantu keluhan yang di- 
ajukan oleh pelanggan saya. Setelah dipandu 
melalui telepon, akhirnya pelanggan saya tidak 
mengeluhkan permasalahan itu lagi. Sejak saat 
itu, saya mulai rajin membaca majalah Info- 
LINUX yang tiap bulan dibeli oleh atasan saya. 


Membuat distro 
Sikumbang Linux 


Pada salah satu iklan buku mini yang terdapat 
di majalah InfoLINUX, saya tertarik untuk mem- 
beli buku mini /nfoLINUX yang berjudul "Membuat 
Distro Linux Sendiri”, karangan Ahmad Sofyan. 
Setelah membeli dan membaca buku tersebut, 
dengan berbekalkan niat dan sedikit rasa nekat, 
saya memulai petualangan saya dalam proses 
remastering Fedora Core. Versi distro yang di- 
gunakan adalah Fedora Core 4, yang sayangnya 
belum memiliki aplikasi bluetooth seperti yang 
biasa terdapat pada openSUSE 10.2. Namun 
menurut saya itu tidak menjadi masalah, karena 
yang saya baca dari buku tersebut, kita dapat me- 
remaster Fedora dengan paket-paket yang telah 
kita tambahkan sebelumnya. 

Di luar dugaan, ternyata proses remaster- 
ing distro Fedora Core 4 tidak semudah yang 
saya bayangkan. Meskipun saya telah mem- 
baca buku tersebut berkali-kali. Pengalaman 
paling sulit terjadi sewaktu mengerjakan projek 
ini adalah pada saat saya secara tidak sengaja 
meng-uninstall suatu paket penting, berikut 
dengan dependensi-nya. Hal ini dikarenakan 


www.infolinux.web.id 








BH œ Di 2007-06-20 Wednesday 12:34 





mpita NG NT 
File Edit Select View Image Layer Tools panagan ws Python-Fu prose 


(@) 1-250 lo 250 00 750 1000 1250 1500 


* TheGoue AI 


04 ii 

















NI ENING 










DIS a. paths, Undu | Brushes, Zat S Dai powered 


EMBFC7-template xcf-7 3} Otomatis| — 





TESTILINUX 









































[ff Fs to BG (HSV clockwise hue 
NE FG ve BG (HSV counter-clock 
| AT an 











| Wawan č an aah 








racer = Kor 
vork-by peran aaae: 


Mengerjakan tugas desain cover DVD dengan menggunakan aplikasi GIMP. 


saya ingin menginstal suatu paket yang memiliki 
versi lebih lama dari yang sudah terdapat di 
sistem. Hanya saja ketika saya ingin menginstal 
paket yang lebih lama, tampil pesan, “bash: 
rom command not found”. Saya cek paket 
saya, tampil pesan, “/s command not found”, 
dan yang paling membingungkan adalah ketika 
saya menekan tombol Cir/+A/t+Del, yang tampil 
hanya pesan, “cannot execute shutdown”. 
Setelah mematikan paksa PC dan men- 
enangkan diri sejenak, saya nyalakan kembali 
PC, dan meyakinkan diri kalau hal ini tidak akan 
menyebabkan sesuatu yang fatal. Setelah muncul 
menu Grub, saya masuk ke openSUSE 10.2, dan 
lancar. Lalu coba reboot ke Fedora Core 4, dan 
tetap menemukan masalah yang sama. Tampak- 
nya saya sudah meng-uninstall suatu paket yang 
sangat vital dalam sistem Fedora Core 4. Hanya 
saja saya lupa nama paket yang telah di-uninstall. 
Dari situ, saya mulai menyadari kalau Fedora 
Core 4 masih memiliki banyak kekurangan. Atas 
seizin atasan, saya mengulang kembali proyek ini 
dengan menggunakan basis Fedora Core 6. Wak- 
tu itu saya berpikir, toh masih sama-sama Fedora 
juga. Berjuang dan terus berjuang untuk me- 
remastering distro, saya menginstal kembali Fe- 
dora Core 6, kemudian mengikuti petunjuk buku, 
namun tetap menemui kendala pada Anaconda. 
Kembali ke rumah, browsing ke Google, kemudian 
saya mencari artikel yang membahas Anaconda. 
Hampir 1200 artikel Anaconda dalam bentuk file 
HTML saya download dari Internet. Setelah saya 
pikir sudah lengkap, saya kembali pulang ke 
rumah, dan mencoba proses remastering distro. 
Namun hal menyebalkan kembali terjadi. Paket 
Anaconda source-nya sendiri, ternyata belum saya 
download. Saya kembali pulang dengan tangan 
hampa. Karena merasa kesal, keesokan harinya 


www.infolinux.web.id 





i GIMP 
& Layers, Channels, Paths, | Si reren” 





saya membuat daftar file yang saya butuhkan ke 
dalam sebuah file teks, kemudian saya download 
dengan menggunakan wget. Saya juga melaku- 
kan download secara rekursif ke salah satu server 
repositori extras Fedora. 

Namun perjuangan saya akhirnya membuah- 
kan hasil. Setelah dua minggu berjuang, selesai 
juga proses remastering distro Fedora Core 6. 
Saya beri nama distro hasil remastering ini dis- 
tro Sikumbang Linux 1.0 test. Hanya saja saya 
masih menemui kendala untuk pembuatan iso 
yang bootable, dengan menggunakan mkisofs. 
Karena tidak ingin berpusing ria, akhirnya saya 
menggunakan aplikasi isomaster untuk mem- 
bantu membuat file iso yang bootable. Setelah 
di-burn DVD, langsung saja saya instal di PC, 
dan Sikumbang Linux berhasil bersemayam di PC 
saya. Dengan bangganya, saya pamerkan desktop 
Sikumbang Linux 1.0 test ke teman-teman saya. 
Bangga sekali rasanya saat itu. 

Proyek distro ini berlanjut ke versi Beta. 
Pada versi Beta, saya meng-update versi ker- 
nel Fedora Core 6 ke versi 2.6.20, dikarenakan 
saya menggunakan kmod-nvidia dan kmod- 
fglrx dari Livna, yang membutuhkan kernel 
2.6.20-2933. Versi Beta 1 akhirnya selesai, 
dan diuji coba langsung oleh atasan saya. 
Sekedar catatan, saya sudah menguji coba 
versi ini di komputer rumah yang menggunak- 
an VGA Card GeForce FX 5200, dan kmod- 
nvidia-nya dapat berjalan dengan lancar. Saya 
dapat memainkan game DOTA dalam jaringan 
lokal menggunakan Wine, dan dengan bangga 
menggunakan nick name “gue-pake-linux”. 
Hanya saja saya belum mencoba untuk meng- 
integrasikan paket kmod-fglrx (ATI Radeon) 
dalam distro ini, dan ini menjadi tantangan 
tersendiri buat saya, sampai saat ini. 


cate 
Ri PhOvoalns(o oe | 


oo) Jors kios alal 


io 


n Source 


ilok F - 02 
` ja 


5 Bandung 
Telp Fax (022) 6446 7470 
» 





Menjalankan Flash MX dengan menggunakan Wine di desktop Sina iain 


Masukan untuk peng- 
guna Linux 


Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mem- 
beri beberapa masukan kepada para pembaca 
InfoLINUX yang ada di Indonesia: 

1. Jangan pernah menyerah dalam mempela- 
jari sesuatu di Linux. 

2. Distro apapun yang Anda gunakan, selalu 
sediakan LiveCD untuk keperluan darurat. 

3. Witing tresno jalaran soko kulino. Semakin 
sering kita memakai Linux, maka kita akan 
semakin cinta untuk menggunakannya. 

4. Ambil sisi positif dari banyaknya distro Linux 
yang ada. Saat kita bosan dengan satu distro, 
kita bisa memakai distro yang lain. 

5, Tidak harus berpendidikan tinggi untuk bisa 
memakai dan memahami Linux. Saya sendiri 
termasuk newbie dalam dunia Linux. Karena 
terbentur masalah biaya, maka saya belajar 
Linux dengan hanya bermodalkan sebuah 
majalah, tanya teman, search di Google, untuk 
membantu menyelesaikan complain dari para 
pelanggan saya. Pada intinya, jangan malas 
membaca, apalagi malu bertanya. 


Demikian petualangan saya bersama sosok 
makhluk yang bernama Linux. Makin banyak 
lika-likunya, semakin asyik untuk berkenalan 
lebih jauh dengan Linux. 

Yudi Kawula Maharlika [uddevill82@yahoo.com] 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 


menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 





INFOLINUX = 08/2007 19 


TESS REVIEW 


Spesial Warnet 

































Nia ela || me Delete Edit Stock New sale oi 


























etelah sekian lama ingin mewujudkan 
edisi spesial warnet berbasis Linux di 
majalah ini, akhirnya keinginan ini 
dapat juga terlaksana. Pada InfoLINUX 
edisi 08/2007, kami memuat sejumlah dis- 





tro dan aplikasi billing yang dapat digunakan 
kalangan warnet, yang ingin beralih ke Linux. 
Menariknya lagi, semua aplikasi ini dapat di 
peroleh secara free dan legal. 

Untuk distro khusus warnet yang terdapat 
pada edisi ini, juga terasa sangat spesial kare- 
na dibuat oleh para pemilik Warnet yang bera- 
da di Indonesia. Yang pertama Pinux, dibuat 
oleh tim Warnet Pointer di Semarang. Awal 
pembuatan distro ini, disebabkan pemilik 
Warnet Pointer merasa sangat kecewa karena 
CPU Warnet mereka tetap disita aparat polisi, 
meskipun mereka sudah menunjukkan keas- 


lian Windows yang dimilikinya. Yang kedua 


20 08/2007 E INFOLINUX 














adalah Zencafe. Distro ini dibuat oleh Anjar 


Hardiena, pemilik Warnet Tazanet yang ber- 
lokasi di Bekasi. Pembuatan distro ini juga 
berawal dari keprihatinan Anjar terhadap 
maraknya aksi razia warnet yang dilakukan 
oleh para aparat polisi. 

Selain distro Pinux dan Zencafe yang di- 
tujukan khusus untuk Warnet, kami juga 
menyertakan distro spesial lain, seperti PC- 
LinuxOS 2007 dan Gentoo Linux 2007.0. Tak 
ketinggalan pula, sejumlah aplikasi billing 
warnet untuk platform Linux, juga kami ser- 
takan dalam bonus DVD/CD InfoLINUX edisi 
ini. Review singkat billing warnet Cafe Con 
Leche, dapat Anda temukan dalam rubrik 
Software. Untuk petunjuk penggunaan dan 
konfigurasi yang lebih detail, silakan merujuk 
ke rubrik Praktik Instan edisi ini. 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Hardware 

Edimax BR-6304WG 21 
VPN Broadband Router/ 
Accesspoint 

Linksys WRT54GL 21 
Router/Accesspoint 

Distro 

PCLinuxOS 2007 22 
Zencafe 1.0 22 
Software 

Cafe Con Leche 0.7.0 23 
PESSULUS 2.16.2 23 
Game 

Barbie Seahorse Adventure 1.0 24 
Hex a Hop 1.00 24 
Buku 

ImageMagick Tricks 25 
Practical Subversion, 25 
Second Edition 

WordPress Complete 25 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang A 
memperoleh label “On CP 
the Disc”, berarti Anda | Y 
dapat menemukan paket N 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 











Prosedur “Linux Ready” € 
Sebuah PC atau note- T 
book yang mendapatkan `% 
predikat “Linux Ready”, ~~~ 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 
dari proses instalasi sebuah distro 
Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah 
Knoppix 5.1.1, Mandriva Linux 
2007.1, Fedora Core 6, dan open- 
SUSE 10.2. 


www.infolinux.web.id 


VPN BROADBAND ROUTER/ACCESSPOINT 


Edimax BR-6304WG 


MODEL BR-6304WG STANDAR 802.11b, 802.119, 802.11b--g 
ENKRIPSI 64/128-bit WEP, WPA2 SERVICE DDNS, DHCP, VPN 
INTERFACE PORT WAN: 1xRJ45 10/100 Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100 Mbps 


HARGA US$72 GARANSI 1 tahun 


TIPE ANTENA 1xRP-SMA Detachable Antenna 


INFO www.edimax.com.tw PENYEDIA PT. Sistem Integral Perkasa, (021) 629-8653 


esuai dengan namanya, 

Edimax BR-6304WG dapat 

digunakan untuk mem- 
buat layanan VPN berbasis 
router. Beberapa secure protocol 
VPN yang telah didukung oleh 
produk ini di antaranya, IPSec, 
L2TP, dan PPTP. 

Selain itu, produk yang 
secara default dapat menjadi 
access point ini juga memiliki 
fitur QoS (Quality of Service). 
Dengan adanya fitur ini, para 
pengguna dapat mengatur 
berapa besar bandwidth yang 
ingin diberikan dalam range IP 
tertentu di jaringan lokal. 

Konfigurasi produk ini 
juga cukup mudah. Cukup klik 
Ouick Setup, dan ikuti sejumlah 
wizard yang menuntun kita un- 
tuk dapat terhubung ke WAN. 
pilihan General Setup dapat kita 
pilih untuk melakukan konfi- 
gurasi secara manual. 

Pada pengujian performa, 
Edimax BR-6304WG bekerja 
baik dalam menangani 1000 


www.infolinux.web.id 


request dengan concurrency 
1000 request. Hasil kecepatan 
transfer data rata-rata pada 
jaringan LAN dapat mencapai 
20.46 Kbytes/sec, dan pada 
jaringan wireless 
13.77 Kbytes/sec. 

Dalam kemasan Edimax 
BR-6304WG, sudah disertakan 


sebuah CD manual dan driver 


mencapai 


produk, buku manual, dan se- 
buah kabel RJ45. Untuk mem- 
beri dukungan kepada sistem 
operasi Linux, pihak Edimax 
juga membuka source code firm- 
ware dan tool produk ini beri- 
kut dengan tool-nya ke dalam 
lisensi GPL. Asup 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) AA 8,0 
Handling (5%) JMM 8,3 
Layanan (5%) == MMMM TT 60 
Harga (357%) LLL LLL Me 
Performa (35%) MAMAMIA 9.0 
“LINUX RATING 


0 2 














ROUTER/ACCESSPOINT 


Linksys WRT546GL 


HARDWARE 


MODEL WRT54GL STANDAR 802.11b, 802.119, 802.3, 802.3u 
ENKRIPSI 64/128-bit WEP, PSK, Wireless MAC Filtering 
INTERFACE PORT WAN: 1xRJ45 10/100 Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100 Mbps 


HARGA US$54 GARANSI 1 tahun 


TIPE ANTENA 2x External Antenna DIMENSI 186 x 48 x 200 mm 


INFO www.linksys.com PENYEDIA - 


roduk Linksys WRT54GL 

ini memiliki tiga fungsi 

utama, yakni sebagai access 
point yang mendukung Wire- 
less-G dan Wireless-B, berfung- 
si sebagai switch dengan 4 port 
LAN, dan router yang dapat 
menghubungkan jaringan ke 
koneksi Internet berbasis kabel 
maupun ADSL. 

Menu konfigurasi produk 
ini juga cukup lengkap. Be- 
berapa menu konfigurasi yang 
terdapat pada produk ini di- 
antaranya, Setup, Wireless, 
Security, Access Restriction, Ap- 
plication & Gaming, Administra- 
tion, dan Status. Namun untuk 
kali pertama, cukup jalankan 
Basic Setup yang terdapat pada 
halaman awal konfigurasi, 
untuk segera memfungsikan 
Linksys WRT54GL sebagai ac- 
cess point. 

Pada pengujian performa, 
WRT54GL 
bekerja dengan baik dalam 


Linksys dapat 


menangani 1000 reguest de- 


ngan concurrency 1000 re- 
guest. Hasil kecepatan transfer 
data rata-rata pada jaringan 
LAN mencapai 31.79 Kbytes/ 
sec, dan pada jaringan wireless 
mencapai 15.15 Kbytes/sec. 
Fitur lain yang terdapat 
pada produk ini adalah ter- 
dapatnya One Touch Setup But- 
ton di panel depan yang dapat 
kita gunakan untuk mem- 
percepat proses konfigurasi. 
Cukup tekan button berlogo 
Cisco di produk ini, dan fitur 
SecureEasySetup akan meng- 
otomatisasikan pembuatan 
koneksi wireless device yang 
terenkripsi. A Sup 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) AMM MMMM 117 7,0 
Handling (5%) MAMAMA 8,3 
Layanan (5%) AMMAN LIL) 5,0 
Harga (35%) KAA) 14 
Performa (35%) AMBI 95 
“LINUX RATING 


0 2 

















INFOLINUX H 08/2007 21 


DISTRO 


DESKTOP/LIVECD 


PCLinuxOS 2007 





| version (r 


only) - Openot 





File Edit View Insert Format Table Tools Window Help 


= N = | gi $ 
- Reload Mark All Upgrades Search 


Baa AH+HAve hh KR 


This is PCLinux0S 2007 Final Release Dated May 18, 2007 





is Package 


Installed Version Latest Version | 





Installed [BH 3ddesktop 
‘Installed (local or ok [}  915resolution 
|New in repository |g a2ps 

Nol installed n 


0.2.9-1pclos20t 
0.5.2-10pclos2¢ 
4.13b-11pclos20 4.13b-11pclos2' 











PEMBUAT PCLinuxOS SITUS http://www.pclinuxos.com 


KERNEL 2.6.18.8 DESKTOP KDE 3.5.6 


INTERNET Firefox 2.0.0.3, Thunderbird 2.0.0.0, XChat 2.8.2 


OFFICE OpenOffice.Org 2.2.0, KPDF 0.5.7, 


UTILITI K3b 1.0.1, Ark 2.6.4, Synaptic 0.5.7, Krusader 1.70.1 


istro PCLinuxOS, sudah 

dikenal sebagai salah satu 

distro yang berorientasi 
pada desktop. Tak heran me- 
mang, karena distro ini dibuat 
sebagai turunan dari distro 
Mendrake/Mandriva yang juga 
ditujukan untuk kebutuhan 
desktop. 

Pada versi terbarunya 
ini, PCLinuxOS 2007 sudah 
menyertakan KDE 3.5.6 seba- 
gai default desktop yang digu- 
nakan. Warna desktop distro 
ini didominasi oleh warna 
biru, dan desktop themes yang 
sangat user friendly, bagi para 
pengguna yang sudah terbiasa 
dengan lingkungan Windows. 

Berbagai aplikasi desktop 
dengan versi terbaru, juga su- 
dah disertakan dalam distro 
ini. Beberapa di antaranya, 
Firefox 2.0.0.3, Thunderbird 
2.0.0.0, OpenOffice.Org 2.2.0 
dan K3b 1.0.1. 

Distro PCLinuxOS 2007 
bersifat LiveCD Install. Untuk 
menginstal distro ini, jalankan 
terlebih dahulu LiveCD PC- 
LinuxOS 2007 ini di komputer 
Anda, dan login dengan meng- 


22 06/2007 E INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : - 
Memory : 256 MB 


gunakan user root dan password 
root. Setelah masuk ke halaman 
desktop, double klik icon Install 
PCLinuxOS untuk memulai 
proses instalasi. Ikuti wizard 
yang diberikan, untuk memper- 
mudah proses instalasi. 

Untuk manajemen pa- 
ket, distro ini menggunakan 
utiliti Synaptic berbasis RPM 
(APT), yang dapat memper- 
mudah manajemen paket di 
PCLinuxOS. Paket aplikasi 3D 
Desktop Beryl, juga sudah diser- 
takan dalam distro ini. Dengan 
ini, para pengguna PCLinuxOS 
dapat merasakan fitur 3D desk- 
top seperti hal-nya fitur Aero di 
Windows Vista. Asup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) GAA 10 
Fitur (40%) "///// / / NN 
Kemudahan (30%) JIWA 8,0 
Dokumentasi (10%) AMAHA 8,0 


LINUX RATING 
4 6 


0 2 








DESKTOP/INTERNET CAFE 


Zencafe 1.0 








MA 
ire aren New Delete Edit Stock New sale “os isis 





PEMBUAT Anjar Hardiena SITUS http://linux.blogs.ie 


KERNEL 2.6.20 DESKTOP XFCE 4.4 


OFFICE OpenOffice.org 2.1.0 SERVER Samba 3.0.21c, OpenSSH 4.4 
INTERNET Firefox 2.0.0.2, XChat 2.8.0, Gaim 2.0, Gyach 1.0.7 


BILLING WARNET Cafe Con Leche 0.7.1 


lasan masih enggan-nya 

sebagian warnet beralih ke 

Linux, dikarenakan masih 
sulitnya mencari distro yang di- 
tujukan khusus untuk warnet. 
Menyikapi hal ini, Anjar Har- 
diena, seorang aktivis Linux 
dari Indonesia, membuat se- 
buah distro untuk Warnet yang 
bernama Zencafe. 

Zencafe didesain sedemiki- 
an rupa untuk dapat digunakan 
oleh warnet berbasis Linux. 
kebutuhan 
user Warnet sudah tercakup di 


Hampir semua 
dalam Zencafe, seperti kemam- 
puan auto-detect flash disk, ke- 
cepatan loading aplikasi, dan 
aplikasi yang sering digunakan 
user warnet untuk kebutuhan 
ber-Internet. 

Distro ini menggunakan 
XFCE 4.4 sebagai default desk- 
top, sehingga tidak membu- 
tuhkan resource hardware yang 
tinggi. Tampilan distro juga 
sangat user friendly, sehingga 
mudah dimengerti oleh para 
pengguna yang terbiasa dengan 
sistem operasi Windows. 
Zencafe 


Proses instalasi 


juga cukup mudah dilakukan, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 2 GB 
Memory : 256 MB 


meskipun tampilan proses ins- 
talasi hanya menggunakan mo- 
dus ncurses, yang menjadi ciri 
khas instalasi distro berbasis 
Slackware. 

Hal paling menarik yang 
terdapat pada distro Zencafe 
adalah sudah disertakannya 
aplikasi Billing Server Cafe 
Con Lethe, dan utility auto re- 
covery setting yang dapat dite- 
mukan pada menu konfigurasi 
Zenpanel. Dengan ini, para 
pemilik warnet tidak perlu di- 
pusingkan lagi dengan urusan 
mencari aplikasi Billing Server 
di Linux, dan aplikasi yang mi- 
rip dengan Deep Freeze di ling- 
kungan Linux. Asup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) MAMA 7/ 8,0 
Fitur (40%) "11/1111 / 7; 80 
Kemudahan (30%) MAMAA 8,0 
Dokumentasi (10%) III Ll 6,0 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 











www.infolinux.web.id 


INTERNET/BILLING CAFE 


Cafe Con Leche 0.7.0 








client1 








PEMBUAT Bruno Deferrari <tizoc@users.sourceforge.net> 


SITUS hitp://ccl.sourceforge.net 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Cukup 


DEPENDENSI libfox >= 1.4, libccls >= 0.7.0, sqlite >= 3.3.13, libssl >= 0.9.8 


afe Con Leche adalah apli- 

kasi billing warnet yang di- 

tujukan untuk warnet ber- 
basis Linux. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan library 
fox dan ccl. Hampir sama de- 
ngan kebanyakan aplikasi bill- 
ing warnet, aplikasi ini terdiri 
atas dua aplikasi, yakni cclfox 
yang berfungsi sebagai aplikasi 
billing server, dan cclcfox yang 
berfungsi sebagai aplikasi bill- 
ing client. 

Beberapa fitur yang dimi- 
liki oleh aplikasi ini di anta- 
ranya, jumlah client yang tidak 
terbatas, memiliki halaman 
pembuatan jenis produk yang 
ada di warnet, pendefinisian 
tarif sesuai dengan keinginan, 
memiliki halaman pembuatan 
member/user warnet, memiliki 
halaman pembayaran sewa 
warnet, dan sebagainya. 

Untuk proses instalasi, 
pastikan dependensi paket 
yang dibutuhkan aplikasi ini 
sudah  terinstalasi dengan 
baik. Setelah Cafe Con Leche 
terinstal, Anda dapat segera 
menjalankan aplikasi billing 


server atau cclfox, dengan 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 5 MB 
Memory :128 MB 


menggunakan opsi nossl jika 
Anda tidak ingin mengguna- 
kan certificate SSL, atau dengan 
opsi -certpass, jika Anda ingin 
menggunakan certificate SSL. 
Setelah itu, 
sesuai dengan keinginan Anda. 


konfigurasikan 


Berikutnya, Anda dapat men- 
jalankan aplikasi billing client 
atau cclcfox di PC Client untuk 
terhubung ke billing server. 
Sayangnya, dokumentasi 
yang disediakan oleh aplikasi 
ini sangat minim. Dengan se- 
dikit tutorial, Cafe Con Leche 
yang terdapat di rubrik Prak- 
tik Instan edisi ini, diharapkan 
Anda dapat menggunakan apli- 
kasi ini dengan baik. Asup 


Fungsionalitas (30%) GA 10 
Fitur (30%) 7/11111 7727 10 
Dokumentasi (20%) III LLL 4,5 
Kemudahan (20%) MAMA 7777 6,0 


=_INUX RATING 
4 6 


0 2 


mn ee Tri 777 
6,3 











DESKTOP/UTILITIES 


PESSULUS 2.16.2 





Epiphany Web Browser 
GNOME Screensaver 


QO 


ID 








@ Lock down the panels 
O Disable force quit 


O Disable log out 


Disabled Applets 
jc 


NWOLITTCELIOT Area (OAPI CNOMIc_sySternrirayApprecy 
D © Pilot Applet (OAFID:GNOME PilotApplet) 

O BM show Desktop (OAFIID:GNOME_ShowDesktopApplet) 

iO =] Sticky Notes (OAFIID:GNOME StickyNotesApplet) 

Stock Ticker (OAFIID:GNOME GtikApplet) 

D System Monitor (OAFID:GNOME_MultiLoadApplet) 

(O @ Terminal Server Client Applet (OAFIID:GNOME TSClientApplet) 
mg. Tomboy Notes (OAFIID TomboyApplet) 

D a Trash (OAFIID:GNOME Panel TrashApplet) 

O © Volume Control (OAFIID:GNOME MixerApplet) 

D & Weather Report (OAFID:GNOME_GWeatherApplet) 

Window List (OAFIID:GNOME TasklistApplet) 

O JE Window List (OAFIID:GNOME WindowListApplet) 

ID Window Selector (OAFIID:GNOME WndowMenuApplet) 


SOFTWARE 








@ Help 





E 





PEMBUAT Vincent Untz <vuntz@gnome.org> 
SITUS www.gnomefiles.org/app.php?soft_id=1082 


LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Cukup 
DEPENDENSI python >= 2.5, python-gtk2 >= 2.6.0, python-gnome2 >= 2.6.0 


ada sistem operasi Win- 


registry 
atau menggunakan aplikasi 


dows, mengedit 
semacam WinGuard Pro, dapat 
digunakan untuk keperluan lock 
desktop. Bagi pengguna Linux 
yang menggunakan desktop 
GNOME, gunakan 


sulus. 


saja Pes- 


Pessulus merupakan apli- 
kasi lockdown editor untuk 
desktop GNOME, yang dibuat 
dengan menggunakan bahasa 
Python. Aplikasi ini sangat ber- 
guna untuk sistem komputer 
yang digunakan oleh banyak 
orang, seperti di laboratorium 
komputer 
agar tampilan desktop GNOME 
di suatu PC tidak dapat diubah 
oleh para pengguna. 


maupun warnet, 


Pada versi 2.16.2 yang In- 
foLINUX jalankan di distro 
Ubuntu 7.04, sudah terdapat 
beberapa option di aplikasi Pes- 
sulus. Beberapa di antaranya, 
disable command line, disable 
save to disk, disable printing, 
lock down the panel, disable lock 
screen, disable force quit, disable 
log out, disable applets, dan seba- 
gainya. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 2 MB 
Memory : 256 MB 


Saat kali pertama men- 


jalankan aplikasi Pessulus, 
semua option yang terdapat 
pada Pessulus masih bersifat 
unchecked. Untuk me-lock suatu 
option, Anda cukup men-check 
pilihan yang tertera di menu 
Pessulus. 

Hampir sama dengan aplikasi 
WinGuardPro yang langsung 
mengubah setting registry Win- 
dows pada pemilihan option, 
Pessulus juga mengubah be- 
berapa konfigurasi pada GConf 
setelah pemilihan option. Hal 
ini dapat mempermudah kita, 
daripada melakukan hacking 
GNOME secara manual meng- 


gunakan gconf-editor. Asup 


Fungsionalitas (30%) III 1117 7,0 
Fitur (30%) MARINEL 6.0 
Dokumentasi (20%) MAAM LLL 4,5 
Kemudahan (20%) MAMAA 8,5 


“LINUX RATING 
4 6 


0 2 














INFOLINUX H 08/2007 23 


GAME 


ARCADE 


Barbie Seahorse Adventure 1.0 


PEMBUAT The Olde Battleaxe & Friends 
SITUS www.imitationpickles.org/barbie/ 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Easy MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI Python >= 2.4, PyGame >= 1.7 


arbie Seahorse Adventure 

merupakan game arcade, 

yang menggunakan bayi 
kuda laut sebagai tokoh uta- 
manya. Jalan cerita game ini 
adalah Anda sebagai seekor 
bayi kuda laut akan bertualang 
melewati hutan, ke gunung 
berapi, dan bertualang ke bu- 
lan. Selama berpetualang di 
ketiga lokasi tersebut, Anda 
akan dipersenjatai berupa 
gelembung busa, untuk mela- 
wan musuh yang menghadang 
jalan Anda. 

Hampir sama dengan game 
Super Mario Bross, pada saat 
Anda 


mengoleksi sejumlah koin yang 


berpetualang, dapat 
dalam jumlah tertentu dapat 
berganti dengan bertambahnya 
nyawa tokoh Anda. 

Untuk mengambil koin 
atau item yang sulit digapai, 
Anda dapat menyerang musuh 
hingga terperangkap dalam 
gelembung busa. Setelah ter- 
perangkap, naiki musuh terse- 
but ke lokasi tinggi yang sulit 
dituju. Jika Anda memperoleh 
item power up, maka Anda akan 
memperoleh senjata gelem- 


24 08/2007 M INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 7 MB 
Memory : 256 MB 


bung busa berukuran besar, 
yang dapat melumpuhkan 
musuh dengan hanya satu 
serangan Saja. 

Untuk shortcut key yang 
digunakan, gunakan tombol 
arrow untuk menggerakkan 
tokoh Anda, tombol backspace 
untuk melompat, dan tombol 
Alt untuk menyerang musuh 
dengan gelembung busa. 

Meski memiliki jalan cerita 
dan tokoh permainan yang me- 
narik, tidak ada sesuatu yang 
spesial dari game pemenang 
kontes PyWeek 4 ini, terkecuali 
sebagai game arcade spesial 
yang dibuat dengan pustaka 
PyGame tentunya. Asup 


Grafik (30%) ILL LLL 7727 1.0 
Fitur (40%) III) L MUNAS 
Kompabilitas (20%) LAMA 8,5 
Dokumentasi (10%) As 9,0 


= INUX RATING 
4 6 


0 2 











PUZZLE 


Hex a Hop 1.00 


PEMBUAT Tom Beaumont <tombeaumont@yahoo.com> 


SITUS www.aceinternet.co.uk/~mokona/ 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI SDL >= 1.2.5, SDL-mixer >=1.2.5, Libglut3 >= 3.7 


elain menghibur, game 
puzzle juga dapat melatih 
tingkat kecerdasan sese- 
orang. Game Hex a Hop yang 
akan dibahas kali ini, juga 
merupakan salah satu game 
berjenis puzzle. 

Game ini memiliki tema 
seorang gadis kecil bernama 
Emi, yang memiliki tugas un- 
tuk menghancurkan semua 
ubin segi enam berwarna hijau, 
yang terdapat pada setiap level 
permainan. Makin bertambah 
level, makin banyak tipe susun- 
an ubin yang terjadi, sehingga 
makin bertambah tingkat ke- 
sulitan permainan. Untuk itu, 
diperlukan strategi yang tepat, 
agar Anda dapat menghancur- 
kan semua ubin berwarna hijau 
yang ada pada level tersebut. 

Untuk shortcut game yang 
digunakan, Anda dapat me- 
langkah dari satu ubin ke ubin 
yang lainnya, dengan meng- 
gunakan tombol Q, W, E, A, S, 
D, atau dengan menggunakan 
klik kiri mouse. Jika pada saat 
permainan, Anda ingin meng- 
ulang ke langkah sebelumnya, 
gunakan saja tombol Backspace, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 5 MB 
Memory : 256 MB 


atau klik kanan mouse. Cara 
ini hanya dapat berlaku untuk 
mengulang tiga langkah sebe- 
lumnya. 

Pada level berikutnya, Anda 
juga akan menemui ubin tram- 
polin berwarna ungu, yang 
dapat membantu Anda untuk 
melompati air yang mengha- 
langi jalan Anda ke ubin beri- 
kutnya. Hati-hati juga dalam 
menggunakan ubin trampolin, 
karena Emi dapat saja terjatuh 
ke dalam air. 

Dengan jumlah level yang 
mencapai 100, Hex a Hop 
dapat menjadi game puzzle 
pilihan yang menarik untuk 
Anda mainkan. Asup 


Grafik (30%) JUDI. 
Fitur (40%) MAE 8.0 
Kompabilitas (20%) SGA 6,0 
Dokumentasi (1020444444 7/ 3,0 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 














www.infolinux.web.id 


PROGRAMMING 


ImageMagick Tricks 





ImageMagick Tricks 


PENGARANG Sohail Salehi 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT Juni 2006 

HARGA $34.99 (232 halaman) 
ISBN 1-9048-1186-8 

BONUS - 


mageMagick merupakan paket aplikasi 

yang dapat digunakan untuk membuat, 

mengedit, dan menggabungkan gambar 
bitmap. Aplikasi ini biasa dikombinasikan 
dengan suatu bahasa pemrograman, un- 
tuk membaca, mengonversi, dan menulis 
images ke berbagai format. 

Meski dokumentasi ImageMagick telah 
tersedia lengkap, terkadang kita mem- 
butuhkan suatu panduan cetak untuk 
memudahkan penggunaan ImageMagick. 
Buku berjudul ImageMagick karangan 
Pack Publishing, dapat menjadi salah satu 
rekomendasi yang baik untuk memudah- 
kan penggunaan ImageMagick. 

Pembahasan awal buku ini mengulas 
tentang aplikasi inti dari ImageMagick, 
yang dilanjutkan dengan proses instalasi 
ImageMagick, dan beberapa perintah spe- 
sifik yang terdapat di ImageMagick. Se- 
lanjutnya, buku ini menjelaskan sejumlah 
hal yang dapat kita lakukan dengan meng- 
gunakan ImageMagick, seperti cara pem- 
buatan animasi dan latihan pembuatan 
proyek web. Beberapa topik menarik lain, 
seperti tip pembuatan e-card yang telah di 
kustomisasi dan integrasi ImageMagick 
dengan bahasa pemrograman PHP, juga 


dibahas dalam buku ini. Asup 


www.infolinux.web.id 


Practical Subversion, 
Second Edition 


SECOND EDITION 


PENGARANG Daniel Berlin dan Garret Rooney 
PENERBIT Apress 

TERBIT November 2006 

HARGA $34.99 (304 halaman) 

ISBN 1-5905-9753-2 

BONUS - 


ubversion atau yang disingkat SVN 

adalah revision control system yang 

dapat memudahkan proses develop- 
ment suatu software dalam suatu perubah- 
an, dan pengontrolan versi yang sedang 
dikerjakan oleh sekelompok programmer. 

Karena metode penggunaan SVN ma- 
sih dirasa cukup sulit, maka diperlukan 
suatu panduan yang dapat mempermu- 
dah penggunaan SVN. Buku berjudul 
“Practical Subversion, Second Edition” yang 
diterbitkan oleh Apress, dapat menjadi 
buku panduan yang baik untuk mempe- 
lajari SVN. 

Pembahasan buku ini dimulai dengan 
pengenalan dan latihan singkat penggu- 
naan SVN, seperti cara pembuatan re- 
positori, manajemen repositori, dan cara 
penggunaan SVN. Dengan ini, pembaca 
dapat langsung memahami maksud dan 
tujuan penggunaan SVN. 

Cara penggunaan SVN melalui proses 
view dan commit source code berbasiskan 
web dengan menggunakan Apache dan 
WEBDAV, dapat ditemukan pada Bab 
5. Bahasan menarik lain yang terdapat 
dalam buku ini adalah cara melakukan 
migrasi dari version control system yang 


lain, seperti dari CVS ke SVN. Asup 


BUKU 


WordPress Complete 


WordPress Complete 


Hasin Hayder 





PENGARANG Hasin Hayder 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT Oktober 2006 

HARGA $39.99 (289 halaman) 
ISBN 1-9048-1189-2 

BONUS - 


agi para pengguna WordPress, selain 

dapat menggunakan hosting blog gratis 

yang disediakan wordpress.org, mereka 
juga dapat men-download software Word- 
Press untuk diletakkan pada hosting priba- 
di mereka. Untuk mempermudah peng- 
gunaan dan pengenalan fitur WordPress, 
buku yang berjudul WordPress Complete ini 
dapat menjadi buku panduan yang lengkap 
untuk mempelajari WordPress. 

Pembahasan tentang pembuatan blog 
dengan mengunakan WordPress, dibahas 
secara step by step dalam buku ini sehingga 
dapat dengan mudah dimengerti oleh para 
pembaca non-TI sekalipun. 

Buku ini terdiri atas sepuluh bab. Pada 
bab awal, pembaca akan diperkenalkan 
dengan pengertian blog, dan beragam en- 
gine Blog yang terdapat di Internet. Topik 
berlanjut dengan pengenalan software 
WordPress, dan bagaimana cara mengin- 
stal WordPress. Selanjutnya, para pembaca 
akan diperkenalkan lebih jauh dengan cara 
menginstal themes WordPress, cara me- 
nyertakan blog buatan kita ke komunitas 
situs blog, menambahkan beragam plug- 
ins dan widgets, menambah rss feed dan 
podcast, cara membuat themes WordPress, 
dan banyak lagi. Asup 





INFOLINUX H 08/2007 25 


26 08/2007 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 


[ KOMUNIKASI | 


PSMan 6.3.2 












































wa 
- we | Locate | Display on map | Gear | 


wd | Aft Conformal | "SS ae) coe | pee 














ayanan GPS (Global Positioning System) 
memang belum banyak dimanfaatkan 
masyarakat Indonesia, bahkan sangat 
kurang dikenal. Pada kenyataannya, jika 
pelayanan ini bisa dimanfaatkan dengan 
baik, kesulitan mencapai daerah-daerah 
tertentu atau tersesat dalam perjalanan, 
kemungkinan besar dapat dihindari. 
Kesulitan utama pengoperasian GPS 
adalah ketika melakukan pembacaan koor- 
dinat, atau titik waypoint. Selebihnya, keba- 
nyakan koneksi GPS dapat dilakukan secara 
gratis, begitu pun dengan beberapa peta 
Indonesia sampai Jakarta, termasuk propinsi- 
propinsi lainnya. Apalagi sekarang sudah 
banyak PDA yang juga menyertakan GPS se- 
bagai tambahan fiturnya. Tunggu apalagi? 
Untuk mempermudah pengaturan data- 
data di GPS yang telah Anda miliki, guna- 
kan GPSMan. Aplikasi ini berfungsi sebagai 
GPS data manager pada operating system 
Linux. Tampilan yang digunakan lebih 
mudah dipelajari. GPSMan sudah men-sup- 


port komunikasi secara real-time atau terus- 


INFOLINUX 


menerus dengan banyak device, seperti Gar- 
min, Lowrance, dan Magellan. Aplikasi ini 
juga mampu menerima informasi NMEA 
0183 secara real-time, dari penerima GPS 
tipe apa saja. Uniknya lagi, GPSMan dapat 
digunakan pada command mode. Jadi, tidak 
ada interface grafis yang akan muncul. 

Setiap data akan disimpan dengan 
aman, misalnya waypoint, route, track, poly- 
line, lap, dan group. Semua informasi ter- 
sebut dapat dibuka dengan menggunakan 
aplikasi teks editor, namun Anda harus 
mengubahnya terlebih dahulu ke format 
txt. Anda juga dapat membuat data baru, 
memodifikasi data yang sudah ada, atau 
membuang semua data. Selain itu, GPS- 
Man menyediakan fitur konversi, seperti 
dari route ke track dan sebaliknya, polyline 
ke track, dan lain-lain. Asu 


PEMBUAT: Miguel Filgueiras 
SITUS: http://www.ncc.up.pt 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: Penerima GPS 


00 PCLinuxOS 2007 
00 Zencafe 1.0 


00 /Billing-Warnet 
00 Blue Net Cafe Timer 





00 Ccl 0.7.0 





00 Cyborg 0.1.19 





00 OpenPdv 0.0.1 





00 PlayBilling 1.2 





00 Ppa 1.4 





00 Zeiburde 2.0.4 





© /Browser 
O Firefox 2.0.0.4 





© Opera 9.21 





00 /CD-DVD Burning 
00 Bashburn 2.1 





© /Codecs 
© Video 





© /Desktop 
O Dropline Gnome 2.16 





O K Menu Gnome 
0.6.5 





© /Development 
© Boa-Constructor 
0.4.4 





© DialogBlocks 4.10 





O Eclipse-sdk 3.2.2 





© Gambas2 1.9.49 





© Glade3 3.1.5 





© JRE Gul 





O Netbeans 5.5.1 





© PythonCard 0.8.2 





© Upp 2007.1 





© WxDesigneru 2.14-0 





© /Distro 
© Gentoo 2007.0 





O Pinux 1 





© Zencafe 1.0 





© ZenServer 0.5 





© /Driver 
© Modem 





© VGA Card 





O WLAN 


00 /Grafik 
00 Digikam 0.9.2 





© /Komunikasi 
© Gpsman 6.3.2 





O Skype 1.4.0.74 





oo /Manajemen-In- 
formasi 

00 Goat 1.2 

OO Noah 3.1.1 





00 Wxremind 0.9.0 





© /Matematika 
O Scilab 4.1.1 





oo /Multimedia 
00 Ampache 3.3.3.3 
00 Kid3 0.9 





© /Office 
© OpenOffice.Org 
224 





© /Penting 
O Kernel v2.4 
© Kernel v2.6 








oo /Permainan 
00 Vamos 0.5.7 





00 /Plugins 
00 Flash Plugin 9.0 





00 /Rubrik 
00 Game 
00 Software 
00 Solusi 
00 Tutorial 


00 Workshop 











00 /Sistem 
OO Monitorix 0.9.2 
00 Skulker 0.2.6 





00 /Sistem-File 
OO Ntfs-3g 1.616 





00 /Utility 
OO Ndiswrapper 1.47 








00 /E-Book 
00 Bookreader 0.1.1 





© /Email 
© Thunderbird 2.0.0.4 





DISC RUSAK? 


© . On The DVD 
© : on The CD 
O . Disc Boot 


Apabila Disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya. Kirimkan Disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan Disc penggantinya. 





www.infolinux.web.id 


digiKam 0.9.2 Final 


E pam 
bum mage Select Yew Gamera Toots gengs tap 


S33 ees Q SAME S ORD 
My Albums e. 
ng pan 
DARA 
p 





ppm Adrsen004 bmp AdrienOOSpex Ad 
10 ME > OMe 
samang eee 
= e mage Lommena Digaam 
ra 3 image Comments 
| Name Adnenoo2 png 
Comments 
pon Oem padan ti Oras 1 
BW mara fim) 
1 





Adnen007T JPG hard workmpg image024 tga 
ems 2 KE a? 30m or 








ees 











Aplikasi ini diciptakan untuk KDE. digiKam 
merupakan aplikasi yang dapat digunakan 
sebagai manajemen kumpulan foto. Semua 
foto-foto tersebut dapat diatur ke dalam al- 
bum, mirip album foto biasa. Namun, album 
foto ini masih bisa diatur ulang, sesuai 
keinginan. Misalnya ketika Anda hendak 
melakukan pengurutan file-file berdasarkan 
kronologisnya, layout direktori, koleksi ter- 
tentu, dan lain-lain. Interface yang digunakan 
cukup mudah dipelajari. Anda dapat lang- 
sung mengoneksikan kamera kesayangan, 
guna menampilkan foto-foto, men-download, 


maupun membuangnya. Selain itu, masih 


Goat 1.2 


--schedule player,date, location 

Note that players have schedule their game, along with th 
and the date (The date is parsed with Time: :DateParse(3) 

then if that fails Date::Parse(3) is used over French dat 
tionnaly accents are fixed up. As a result, such dates sh 
be valid: :30/7/2005 17:30: *30 july 2005 17:30”, *30/7/20 
5:30pm’, :28 fev 2005 17:00”, "28 fév 2005 17:00). If the 

mat is invalid, notify the submitter that it didn’t work. 
fine, notify both players that the game is now scheduled. 
Player is identified by e-mail address. 


--result player,winning color 
Record the winner of a game. 


--status 
Prints out the status of all games in the round 


--simulate 
Do not send out e-mail notifications, instead display a s 
what would be done. Typically use this to check that Goat 
the right thing without sending out bogus remainders. 


Kemungkinan besar mereka yang bekerja se- 
bagai event organizer membutuhkan aplikasi 
ini. Goat merupakan aplikasi yang dapat di- 
gunakan untuk mempermudah pengaturan 
acara atau turnamen besar, yang dilakukan 
lewat e-mail. Misalnya, Toulouse’s Perma- 
nent Go Tournemant yang diadakan setiap 
bulan, dan lain-lain. Pengalaman membuk- 
tikan bahwa pelomba membutuhkan peng- 
ingat waktu ketika melakukan permain- 
annya, orang yang memberitahukan hasil 
sementara, dan lain-lain. Inilah tugas utama 
Goat. Aplikasi ini juga terpacu oleh semakin 
banyaknya peserta lomba di sebuah turna- 


www.infolinux.web.id 








ada fitur image editor. Anda dapat melaku- 
kan image correction, atau memanipulasinya 
secara mudah. Jika masih merasa kurang, 
tambahkan beberapa plugin guna meningkat- 
kan kemampuannya. digiKam menggunakan 
dua buah plugin framework sebagai tambah- 
an: KipiPlugins (untuk tampilan utamanya), 
dan Digikalmage Plugin (sebagai image edi- 
tor, dan untuk menampilkan foto). Su 


PEMBUAT: Caulier Gilles 
SITUS: http://www.digikam.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


XXX 

XXX WARNING: old character encoding and/or character set 
XXX 

GOAT(1) User Contributed Perl Documentation 


goat -- gentil organisateur et adminstrateur de tournois 
Great Organiser and Assistant for Tournaments 


goat [--test] [--simulate] 
(--pairings <pairing file>] 
[--add black,white,handicap] 
(--schedule player,date, location] 
[--results player,winner] 
(--status) 


Goat is a tournament organiser assistant. It is designed 
long tournaments that are primarily organised by e-mail, 
Toulouse's Permanent Go Tournament: a round is played ea 
it's up to the players to arrange their meeting time and 
ence has shown that players need reminders to play their 
results etc: basically, they need babysitting all along. 





men. Untuk membantu peserta lomba se- 
cara manual, semakin tidak dimungkinkan 
lagi. Saat ini, secara default bahasa yang 
digunakannya adalah Perancis. Untuk meng- 
ubahnya ke dalam bahasa Inggris, Anda bisa 
mendapatkannya di bagian source code. Hal 
baru pada versi ini, di antaranya penyimpan- 
an data dengan format lebih baik, data tidak 
lagi disimpan sebagai Ssf, dan lain-lain. Su 


PEMBUAT: Yves Rutschle 

SITUS: http://www.rutschle.net/gaming/goat.shtml 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ MULTIMEDIA | 


Ampache 3.3.3.3 


Sebelumnya, Anda harus memiliki web- 
server, PHP, Mysgl terlebih dahulu, baru- 
lah menginstal aplikasi ini. Ampache 
dapat digunakan untuk menjalankan 
file-file mp3, ogg, dan rm, lewat tampi- 
lan web. Aplikasi berbasiskan PHP ini 
dapat juga digunakan untuk mengatur 
ulang koleksi Anda tersebut, melakukan 
update, dan masih banyak lagi. Asu 


PEMBUAT: Karl Vollmer 

SITUS: http://www.ampache.org 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Webserver, PHP, Mysql 
REQUIREMENT: RAM 16MB 


[ CD/DVD ] 


BashBurn 2.1 


Sebelumnya aplikasi ini bernama Mag- 
ma, tapi kemudian diubah menjadi Bash- 
Burn. Fungsi aplikasi ini adalah untuk 
melakukan burning CD, namun lewat 
tampilan console. Cara penggunaannya 
tidak sesulit yang Anda bayangkan. Anda 
bisa melakukan burning multisession CD, 
maupun singlesession. Selain itu, Anda 
juga dapat melakukan burning audio CD, 
CD-RW, dan lain-lain. ASu 


PEMBUAT: Anders Linden 

SITUS: http://bashburn.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: - 

REQUIREMENT: - 





INFOLINUX H 08/2007 27 


SOFTWARE PILIHAN 


[ E-BOOK ] 


BooKreader 0.1.1 


hal Open - BookReader 


0 O 0 wy BA (Y Ihome/naw/Documents/me/My eBooksMedmak) 


bashnya.txt 

mech.bt 

A Desktop wedmak3.txt 
wedmak4 txt 
wedmaks bt 

_) wedmak7 txt 

— zyczenie.txt 








& public html 


= Documents 

A Home Folder 
™_ Storage Media 
a Network Folders 








Location: | 








Eilte: {All Files 








Untuk menjalankan aplikasi ini, dibutuh- 
kan KDE. BooKreader digunakan untuk 
menampilkan file-file e-book. Meski se- 
derhana, aplikasi sudah mendukung book- 
mark dalam jumlah banyak, pemilihan 
huruf, encoding, dan masih banyak lagi 
yang lainnya. Fitur utamanya adalah 
tampilan dua halamannya. Asu 


PEMBUAT: atlanter 

SITUS: http://kbookreader.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, KDE 
REQUIREMENT: - 


[ DESKTOP | 


K Menu Gnome 0.6.5 


f AbiWord (Word Processor) 


+ & Mergeant (Database Administration) 

14 Passepartout (Desktop Publishing) 

» £ Planner (Project Management) 

?  Pyblographic (Bibliography Manager) 
sbook 


K Menu Gnome membutuhkan interface 
KDE untuk dapat beroperasi. Aplikasi 
ini berfungsi mengubah beberapa tam- 
pilan KDE ke Gnome, seperti folder, icon 
tambahan, dan lain-lain. Jika melakukan 
instalasi langsung keduanya, kemung- 
kinan akan terjadi konflik pada K Menu, 
atau menjadi berantakan. Asu 


PEMBUAT: Ariszlo 

SITUS: http://ariszlo.tripod.com 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, KDE 
REQUIREMENT: - 


28 08/2007 E INFOLINUX 


Kid3 0.9 


=- Mome'urs/arnjects/kid3/ibs s16ed /id 3taqs-20000623 -Kid3 
File Tuuls Settings Hep 


Zj 4 Text Encoding 
221-compressed.mp3 r Fil 150-8859-1 
150-compressed.mp3 
230-picture.mp3 H — 
230-syncediyrics.mp3 : 
230-unicode.mp3 e Description 
Gizy. Mp3 


thatspot.mp3 r Text 


THAT SPOT RIGHT THERE (14 second demo clip) 4) 
1 


% USLI - Unsyncnronized Iyric/text tra 7 





























Do the twist thing in that spot righ: there. | 
Do the twist thing ........ in that spot righ: there. 

| dont care, long as you do it in that spet there. [a] 
First in the morn ng, first at night, - 











- Tag 2: 1D3v2.3.0 
® Title: That Spot Right There 











X Artist: Carey Bell 





X Album Mellow Down Easy 











IKI Comment: | Pretty fast 




















M Yoa- PN IS) S8 Track In = 





Kid3 - ID3 Tagger 


If you want to easily tag multiple MP3, Ogs/Vorbis, FLAC or MPC files (e.g. full albums) without typi 
both ID3v1 and ID3v2 tags, then Kid3 is the program you are looking for. 


Features 
With Kid3 you can: 


e Edit ID3v1.1 tags 

e Edit all ID3v2 3 and ID3v2.4 frames 

e Convert between ID3v1 and ID3v2 tags 
e Edit OggfVorbis tags 

e Edit FLAC tags 

e Edit APE tags of MPC files 

e Edit tags of multiple files, e.g. the artist, album, year and genre of all files of an album typically ha 
e Generate tags from filenames 

e Generate filenames from tags 

e Rename and create directories from tags 

e Generate playlist files 

e Automatically convert upper and lower case and replace strings 

e Import from gnudb. org, TrackType.org, MusicBrainz, Discogs and other sources of album datal 
e Export tags as CSV, HTML, playlists, Kover XML and in other formats 














Kumpulan file-file MP3 bukan main 
banyaknya di PC Anda. Jika hendak 
melakukan tag terhadap banyak file, 
Anda harus mengetikkan informasi 
yang sama berulang-ulang. Untuk mem- 
permudah hal tersebut di operating sys- 
tem Linux, gunakan aplikasi yang satu 
ini sebagai alternatifnya. Kid3 dapat 
digunakan untuk mengedit ID3v1 tag, 
semua ID3v2 frame, mengonversi ID3v1 
dan ID3v2.3 tag, mengedit multifile, 
misal artis/album/tahun/genre, dan ma- 
sih banyak lagi fitur-fitur menarik lain- 
nya. Setiap tag dapat dijalankan lewat 


Monitorix 0.9.2 


Setiap kali menghidupkan komputer, 
sistem turut menjalankan service secara 
default. Namun, kadang kala ada beberapa 
service yang tidak kita kenal, yang dapat 
berakibat buruk bagi komputer, misalnya 
spyware. Untuk mengetahui semua proses 
service yang tengah berjalan, Anda dapat 
menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya, 
tugas Monitorix bukan hanya memonitor 
proses service semata, tapi juga penggu- 
naan CPU maupun temperaturnya. Bukan 
hanya itu, semua device network, service 
network juga dimonitor. Saat ini di bebe- 


rapa linux server, Monitorix sudah dapat 


aplikasi ini melalui nama filenya. Selain 
itu, Anda juga dapat menjalankan nama 
file melalui tag yang dimaksud. Proses 
penggantian nama atau pembuatan 
direktori baru akan lebih mudah, jika 
dilakukan lewat tag. Pada versi barunya 
ini disediakan pula penampilan folder 
secara tree, bukan lagi flat, atau import 
dari gnudb.org untuk informasi lagu. Â 


PEMBUAT: Urs Fleisch 

SITUS: http://kid3.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Ot, id3lib 
REOUIREMENT: - 


diakses melalui tampilan web browser. Hal 
ini akan mempermudah siapa saja yang 
hendak melihat analisis yang tengah ber- 
langsung. Anda bisa menggunakan aplikasi 
baik di server maupun PC, atau notebook 
rumah. Semua tool development-nya ber- 
basiskan Red hat Linux dan Fedora Core. 
Jadi, jika Anda menggunakan distro lain, 
munculnya masalah bisa saja terjadi. Asu 


PEMBUAT: Jordi Sanfeliu 
SITUS: http://www.monitorix.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


NOAH 3.1.1 





Ke - “> - & x A a ul http: //www.nordicwind.ca 
NOAH SEN "0" Log Help FAG 


(9 Current Directory: @ / v2.14 


Search: | IM Content _go | | Advanced search | Uploadnewfile | Create new d 


Select Actions, upload | download J move | _delete | _elinks | tock | unlock | group | ungroup | i 


+ Up a Directory +hide¢ 


r & wing E hb mahb in Cycling .. some examples of 
feature 


r Gam VE) hb 
r EKNOPPIX v hb 


r @jleaa hb legal 

r inu admin 

r @yMisc. document formats (VE) admin 

TE) Mise Standards IYE] hb mahb 

r @Play Area admin friends 
hb 


[VE] h hb 
[VE] admin admin 


in KNOPPIX files and installatid 
for NOAH downloads 


such as HI IP, Postscript ... 
in Use this directory to play aro 





Weather Definitons 


í: 


NOAH: The Nordicwind Document Management System 


—> What Is NOAH ? 
The Nordicwind Document Management System (NOAH) is a server-based docurnd 
manages document revisions in a central repository 


NOAH's Web browser interface makes it easy for a user to create, update, lock, se 
revisions of a family of documents for access by multiple users across many geogr: 


FEATURE. 
In the latest release of NOAH, users can subscribe to directories and/or files and req 
when ever a new file is uploaded or a default version number has changed. 


NEW PRICING. 
We are now pleased to be able to offer you a NOAH FREE Plus license option (50 4 
that will get most organizations kick-started at NO COST. 


In addition, the new NOAH User Limited and NOAH Document Limited Licenses prd 
pricing strategy for those that need more than what a free license can offer, 


Your com benefits NOAH with: 





e Improved team efficiency by ensuring all members have access to the latest di 
a File and Directory Access Control lets you manage who has access to what di 
e Meta-Data with file-locking tell users what that document is about and who is W 
Efficient sharing or publishing of documents with 'elinks' (email link-generator) 
. Automaton of tedious documentation tasks with NOAH's unique ‘Client Scnptil 
e An intuitive user interface, with plenty of tooltips and on-line help Your users wi 











Berapa banyak dokumen yang Anda tangani 
di kantor? Berhati-hatilah, jika ceroboh, 
Anda akan terkena makian bos setiap hari. 
Coba tangani dengan lebih profesional. 
Gunakan aplikasi yang tepat. NOAH Docu- 
ment Management System dapat Andajadi- 
kan alternatifnya. Aplikasi ini kaya fitur, 
mudah digunakan, dan mudah diinstal. 
Tampilannya menggunakan tampilan web. 
Siapa saja dapat menjalankannya tanpa 
kesulitan. Setiap pemakai diperbolehkan 
membuat baru, memperbaharui, mengun- 
ci, melakukan pencarian, dan mengatur 


semua dokumen, agar dapat diakses oleh 


Vamos 0.5.7 


Meski usianya masih teramat muda, 
namun permainan yang satu ini cukup 
menarik untuk Anda coba. Apalagi bila 
bidang yang ditekuni berhubungan dengan 
hal-hal seputar otomotif. Sesuai namanya, 
Vamos Automotive Simulator merupakan 
permainan simulasi otomotif. Tampilan- 
nya cukup menarik, menggunakan model 
3D, dan desain dari bahasa pemrograman 
C++. Terdapat fitur menarik lain di dalam- 
nya, seperti real-time, first-person, 3D driv- 
ing, dan masih banyak lagi yang lain. Keti- 
ka Anda menjalankannya, mirip saat Anda 
sedang berkendaraan secara nyata. Mulai 


www.infolinux.web.id 


banyak pemakai. Fitur-fitur menarik lain- 
nya, seperti client scripting, hierarchical 
document access control, dan pemberita- 
huan lewat e-mail. Sebagai seorang adminis- 
trator, Anda dapat mengatur user, hal-hal 
yang dapat diaksesnya, atau memonitor 
aktivitas database. Asyiknya lagi, Anda 
tidak akan dikagetkan oleh pemberitahuan 
soal aplikasi yang expired. Asu 


PEMBUAT: Nordicwind Inc. 

SITUS: http://www.nordicwind.ca/noah 
LISENSI: Free To Use But Restricted 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


dari simulasi mesin, transmisi, dan lain- 
lain. Tidak ketinggalan juga ban, maupun 
suspensi sudah tersedia. Jika Anda hendak 
memainkannya, coba gunakan joystick 
untuk lebih menambah kenyamanan 
berkendaraan. Namun jika tidak ada, Anda 
dapat menggunakan tombol-tombol pada 
keyboard. Akibatnya, mobil akan lebih sulit 
dikendarai oleh pemain. Su 


PEMBUAT: Sam Varner 

SITUS: http://vamos.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ SISTEM ] 


Skulker 0.2.6 





Skulker V? is a tool designed for | og and Temporary File Management 


mance, easily manageable and flexible way to ensure you log files and temporary files do nj 
space - or your time managing them. 


provides detailed and summary reports of managed file space, and includes accurately trad 
space and even supports a "dry-run" mode for testing new rules. 


pr is written for Unix-type platforms and currently includes Linux, | IP-UX, AD< and Solaris ruld 











Meski sederhana, namun aplikasi ini 
menawarkan fasilitas yang lumayan baik. 
Anda dapat melakukan pengaturan ter- 
hadap ruang di harddisk dengan mudah, 
termasuk melakukan kompresi, pem- 
buangan, rotasi, archiving, pengaturan 
direktori, dan lain-lain. Anda juga dapat 
membatasi jumlah file yang akan diproses 
setiap menjalankannya. “Su 


PEMBUAT: Simon Edwards 

SITUS: http://www.linuxha.net/skulker2 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ MANAJEMEN INFORMASI | 


wxRemind 0.9.0 


Sering lupa telah membuat janji dengan 
client penting? Coba gunakan aplikasi 
yang satu ini. wxRemind dapat mem- 
bantu Anda mengingatkan banyak hal. 
Aplikasi ini dilengkapi dengan alarm, dan 
aplikasi kalender. Buat beberapa janji, 
dengan menggunakan mouse maupun 
keyboard. Untuk dapat menjalankan 
aplikasi ini, Anda membutuhkan GTK+, 
python, dan wxPython. Asu 


PEMBUAT: Dan Graham 

SITUS: http://www.duke.edu/-dgraham/wxRemind 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, GTK+, python, wxPython 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX H 08/2007 29 


30 08/2007 






Noprianto 


Develop 


inux kini makin 


populer. Industri 





pun tak kalah gencar. 
Pengembangan software 


harus semakin mudah. 


Visual Basic dan Delphi setidaknya turut 
memiliki kontribusi terhadap banyaknya 
program dikembangkan di Windows. De- 
ngan memanfaatkan mereka, developer yang 
membangun program GUI dapat menikma- 
ti kemudahan perancangan user interface. 
Pengaturan tambahan untuk development 
tool juga bisa dilakukan dengan mudah. 
Begitupun dengan penambahan pustaka 
seperti report generator. Tak jarang, debug- 
ger pun diintegrasikan agar developer bisa 
memeriksa program yang dikembangkan. 
Para developer pun tinggal memikirkan 
logika inti program yang dikembangkan. 

Di Linux, para developer yang telah 
terbiasa juga mampu membangun pro- 
gram yang sangat luar biasa. Itu tidak kita 
ragukan lagi. Namun, untuk developer 
yang baru bekerja di Linux, dan barangkali 
terbiasa dengan pengembangan aplikasi di 
Windows (menggunakan RAD tool), untuk 
menulis kode dengan vi, melakukan kompi- 
lasi dengan bantuan makefile (yang mung- 


kin juga ditulis sendiri), merancang user 


INFOLINUX 


P 
P. 
a 4 
< 4 4 
f 
r 
/ 
a a 
Lh: 
la 
/ 
y 
— 0 
| || 
f 
| 
|| 
"ts 
00 d "o / 
1 
vs MA z 2 y= - j P 
y ) - ¢ 
/ / , pc 
A Pj P 4 
P / 4 + 3 
J “4 P Gg 9 
4 Zc 
/ y 
$ 
H pi 
| F 
a 
` P | 
| 
p aig 
NA i = 
Wf h A ik | 
, y 
Lg 
TEE 
Y ) ` 
/ 
N N i 
| 
| 
f 
u 
| 


ur 


skyve ^ 


interface secara imajiner (karena memang 
hanya dibayangkan saja), serta melakukan 
debugging secara terpisah, bukanlah hal yang 
mudah untuk diterima dan dilakukan. 

Oleh karena itu, ketika Linux mulai 
populer, banyak developer mencoba untuk 
menghadirkan RAD tool di Linux. Paling ti- 
dak, yang sederhana-sederhana dulu, dalam 
artian jumlah fitur yang disediakan. Sebagai 
contoh, hanya GUI designer saja. 

Setelah bertahun-tahun, sampai tulisan 
ini dibuat, kita mengenal cukup banyak 
RAD tool yang dikembangkan di Linux, 
ataupun multiplatform Linux dan Windows 
(plus Mac OS X dan beberapa UNIX lain). 
Beberapa dari mereka sangat matang, dan 
sangat layak digunakan. Beberapa dari mere- 
ka mencoba untuk meniru yang sudah ada 
di Windows. Beberapa masih sebatas GUI 
builder, dan beberapa lebih sederhana lagi. 

Mengharapkan persis sama seperti yang 
ada di Windows, bukanlah hal yang mudah. 
Khususnya kalau kita bicara tentang Visual 
Basic dan Delphi. Microsoft sepertinya be- 


_ m. ÅT 4 


—, 


lum berminat untuk mengembangkan Vi- 
sual Basic di Linux :) Dan, Borland, yang 
pernah merilis Kylix (Delphi di Linux) pun, 
akhirnya lebih memilih untuk memindah- 
kan Kylix ke museum. Apa boleh buat. Se- 
benarnya, cukup banyak developer berharap 
banyak pada Kylix. 

Ketika kita tidak mengharapkan sama 
persis, kita mungkin lebih bisa menerima. 
Toh, umumnya, kita tidak harus mem- 
bayar sepeserpun untuk menggunakan atau 
mengembangkan RAD tool tersebut. 

Di tulisan ini, kita akan membahas ber- 
bagai RAD tool di Linux, dengan berbagai 
informasi seputar tool yang dibahas. Fokus 
RAD tool adalah pada fitur GUI designer 
(plus code generation). Selamat membaca! 


Boa Constructor adalah IDE untuk bahasa 
pemrograman Python, dan sekaligus ber- 
fungsi sebagai GUI Builder untuk wxPython 
(binding wxWidgets untuk Python). Berikut 
ini adalah beberapa fitur yang ditawarkan: 


www.infolinux.web.id 









































Multiplatform. 


Pembuatan dan manipulasi frame secara 
visual. 

Object inspector. 

Object browser. 

Melihat hierarki inheritance. 


Pembuatan dokumentasi HTML otoma- 
tis. 

Debugger canggih. 

Fasilitas bantuan yang terintegrasi. 


Dukungan untuk Zope. 


Python sendiri merupakan salah satu 
bahasa pemrograman yang sangat pop- 
uler, baik di Windows, Linux ataupun 
sistem operasi lain. Sementara, wxWid- 
gets merupakan salah satu GUI toolkit 
multiplatform paling populer yang men- 
dukung banyak widget, sekaligus fungsi 
non-user interface seperti pengolahan 
string dan jaringan. 

Sampai tulisan ini dibuat, Boa Construc- 
tor telah mencapai versi 0.4.0 (18 Maret 
2005), dan 0.5.1 CVS (12 Oktober 2006). 


www.infolinux.web.id 


Boa Constructor dilisensikan di bawah 
GPL, dan dapat digunakan dengan bebas. 

Dari sisi kematangan, Boa Constructor 
masih berada dalam tahapan Alpha. Walau 
demikian, penulis beberapa waktu yang lalu 
sempat mencobanya, dan cukup tertarik. 

Informasi selengkapnya bisa didapatkan 
di http://boa-constructor.sourceforge.net/. 


DIALOGBLOCKS 

DialogBlocks adalah GUI designer untuk 

toolkit wxWidgets. Program yang dibangun 

oleh developer wxWidgets ini, datang de- 

ngan beberapa fitur berikut: 

@ Dukungan wxAUI. 

@ IDE yang powerful, termasuk pembuatan 
makefile untuk berbagai compiler. 


e Validator. 

@ Dukungan wxWizard. 

@ Output ke source code C++ dan XRC. 

@ Import format XRC. 

@ Datang dengan Property Editor. 

@ Source editor yang mendukung syntax 
highlighting. 

@ Generasi event table dan handler yang 


mudah digunakan. 
@ Mendukung unicode. 
@ dan lain sebagainya. 


DialogBlocks dapat berjalan pada MS 
Windows, Linux, dan Mac OS X. 

Sayangnya, untuk menggunakan Dialog- 
Blocks, kita harus membayar biaya lisensi 
sebesar USD 85. Untuk kepentingan akade- 


AlN] jal KS 


Hadad AA 


Se | japa | 
[TATA 


Wa 


#Pygasm: Frame wx Frame 


from wxPython sex import 


def createtparent ): 


return wx Frame (pa 


UTAMA 


mis, kita perlu membayar USD 45. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website DialogBlocks di http://www. 
anthemion.co.uk/dialogblocks/. 


EGLIPSE/VEP 


Eclipse adalah adalah framework pengem- 
bangan software open source. Salah satu 
project yang dapat digunakan untuk mem- 
bantu perancangan user interface adalah 
Visual Editor Project. 

Informasi lebih lanjut tentang Eclipse, 
bisa didapatkan di website-nya: http://www. 
eclipse.org/. Informasi tentang Visual Edi- 
tor Project bisa didapatkan di http://www. 
eclipse.org/vep/WebContent/main.php. 


FLTK/FLUID 

FLTK (dibaca sebagai fulltick) adalah salah 
satu GUI toolkit yang ringan, cepat, namun 
tetap modern, dan cocok digunakan untuk 
mengembangkan berbagai jenis aplikasi 
GUI. FLTK dibangun untuk bahasa pemrog- 
raman C++, namun terdapat pula binding 
untuk bahasa pemrograman lain. 

FLTK tersedia untuk sangat banyak 
sistem operasi, termasuk UNIX, Linux, MS 
Windows, dan Mac OS X. 

Bagi yang ingin membangun aplikasi 
GUI dengan mudah dan cepat, FLTK datang 
dengan sebuah GUI designer, yang diberi 
nama Fluid. Fluid tampil cukup sederhana, 
namun sudah sangat membantu dalam 


perancangan user interface. 


FUBERLYCULUIS.OLYIELUIISUTIU E 


F 
waa oie None | 
2 || 

A 


parents, Selection change 
triggered 


size from ctrl 
r 


SSIES 
J 


class wx Frame (wx Frame): 
def _init_create(self, prnt): 
| wxFrame. init (self, size = wxDefaultSize, id = -1, pos = wxDefaultPosition, title = ”, 2 
parent = prnt, name = ”, style = WwxDEFAULT FRAME STYLE) 


def __ init__(self, parent): 


# don't remove 


self. init create(parent) 


Boa Constructor. 





INFOLINUX = 08/2007 31 











d > £ [_vamsw_ | =| [ccc Debug GTK+ 
——= — ee — 





= = 


| BasicControls 


Documents Reference | Support 


Estar | h | epp | wre | vanabies | Event handles 








v RI wxBoxSizer V 
T wxStaticText: wdD STATIC 


v MO weNotebook: ID BASICCONTROLS NOTEBO| 
Y D weanel: ID BASICCONTROLS PANEL 
Y it weBoxSizer V 
T wxStaticText: wdD STATIC 


T wxStaticText: wdD STATIC 


LARI BN AB = Ge £ 


i This dalog shows most of the basic controls 









baji | 
(E9 hr, Pasage Espor 
EIKE 
| ] (Ontan pandapa) 
— = Deno aa 
5AB ajo (D) P == 





| |wxButton: ID BASICCONTROLS BUTTON 

The window identifier name. Event handler 

function names are generated from this. so make 
unique 











V i wxBoxSizerH 
B® wxCheckBox: ID BASICCONTROLS 





















Sala Oe BD DROOD 4 & Be 8 


Dufter254 - 
final int SPLASH = 1; 
Int gameState = SPLASH, 









































DialogBlocks. 


Pada saat tulisan ini dibuat, Fltk 1.1.x 
telah mencapai versi stabil 1.1.7, dan versi 
2.x telah mencapai developer snapshot 
DAKU. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website FLTK di http://www.fitk. 
org/. 


GAMBAS 
adalah dialek bahasa BASIC 
berorientasi objek yang berjalan pada sistem 


Gambas 


operasi Linux dan BSD. Untuk memudah- 
kan pemrograman GUI, gambas datang pula 
dengan IDE, dan GUI designer yang mudah 
digunakan. Untuk widget grafikal, Gambas 
memanfaatkan Ot. 

Gambas - yang merupakan singkatan 
dari Gambas Almost Means Basic — walau- 
pun sering disebutkan sebagai Visual Basic 
for Linux, memiliki sejumlah perbedaan de- 
ngan Visual Basic, yang selengkapnya bisa 
dibaca di http://gambasdoc.org/help/doc/dif- 
fvb. Menurut developer-nya, Gambas tidak 
dan tidak akan pernah kompatibel dengan 
Visual Basic. 

Dengan menggunakan Gambas, kita 
bisa membangun berbagai aplikasi GUI 
dengan mudah, termasuk aplikasi GUI yang 
melakukan koneksi ke database. Bahkan, 
untuk membuktikan kemampuan Gambas, 
IDE Gambas sendiri ditulis dengan meng- 
gunakan Gambas. 

Satu hal yang harus diperhatikan ketika 
mengembangkan aplikasi GUI proprietary 
dengan Gambas adalah masalah lisensi. 
Hal ini disebabkan karena Gambas meng- 
gunakan Ot sebagai GUI toolkit, yang mana 
mengharuskan kita untuk membayar lisensi 
komersial, apabila kita ingin mengembang- 
kan aplikasi GUI proprietary, 


32 08/2007 MW INFOLINUX 


Eclipse. 


Pada saat tulisan ini dibuat, versi stabil 
gambas adalah 1.0.18, yang dirilis pada 27 
Mei 2007. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website Gambas di http://gambas. 
sourceforge.net/. Untuk beragam dokumen- 
tasi Gambas, kunjungilah website http:// 
gambasdoc.org. 


GLADE 


Glade adalah RAD tool yang bertujuan un- 
tuk memudahkan pengembangan aplikasi 
GUI dengan toolkit GTK+. 

Dengan menggunakan Glade, kita dapat 
merancang user interface aplikasi dengan 
mudah. Setelah itu, definisi user interface 
akan disimpan oleh Glade ke file XML. 
File XML tersebut kemudian dapat di-load 
dengan bantuan pustaka libglade. Dengan 
menggunakan pustaka seperti ini, file XML 
glade dapat digunakan oleh berbagai bahasa 
pemrograman, seperti C, C++, Java, Perl, 
Python, C#, Pike, Ruby, Haskell, Ocaml, 
Scheme, dan lain sebagainya. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
Glade adalah 3.2.2, yang dirilis pada 28 Mei 
2007. Pada Glade 3, berbagai perubahan 
telah dilakukan untuk menjadikannya lebih 
solid, seperti tidak melakukan penulisan 
kode C otomatis (seperti pada glade 2). 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website Glade di http://glade. 
gnome.org/. 


LAZARUS 


Bagi Anda yang terbiasa dengan Delphi, 
Lazarus barangkali merupakan tool yang 
Anda damba-dambakan. Tentunya, setelah 
Kylix tidak dikembangkan lagi. Lazarus me- 
mang bertujuan untuk menghadirkan klona 


Delphi untuk developer Pascal, dan Delphi 
(Object Pascal). 


Bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah bahasa Pascal, dengan memanfaat- 
kan compiler Free Pascal (www.freepascal. 
org). Free Pascal sendiri merupakan com- 
piler Pascal yang sangat matang (32-bit dan 
64-bit), dan mendukung banyak platform, 
seperti: 

Linux. 

FreeBSD. 

Mac OS X/Darwin. 

Mac OS Classic. 

DOS. 

Win32. 

OS/2: 

Netware (classic dan libc). 
MorphOS. 


Salah satu fitur Lazarus yang sangat me- 
narik adalah disediakannya fasilitas untuk 
memilih GUI toolkit yang akan digunakan. 





Ele Edit 
Ovmake_windowd 


New Layout Shell Help 


mi Button "FL Button" 
F Check. Button "FL Check. Button" 
@ Round Button "FL Round Button" 
D ~Group 

me Sider “Fi_Sikter* 
DO wGroup 

WS Scrollbar “FL Serolbar” 


Fd menutem "Choke" 
B vTabs "Fl Tabs" 
O vGroup “One” 


mi d tnan “Tus” 


FLTK. 


www.infolinux.web.id 


Berikut ini adalah GUI toolkit yang didu- 
kung, dengan tingkat kematangan yang 
berbeda-beda: 

win32 GDI. 

GTK+ 1.2.x. 

GTK+ 2.x. 

Ot 4 (C++). 

wxWidgets (C++). 

Cocoa. 

Carbon. 


wince. 


Dukungan database juga diberikan de- 


ngan sangat luas, mencakup: 


@ PostgreSQL (membutuhkan paket 
PSOL). 

@ dBase dan Foxpro (komponen Tdbf). 

@ MySQL. 

@ SQLite. 

@ MS SQL (dengan Zeoslib). 

@ Interbase/Firebird (dengan Zeoslib). 


Dukungan jaringan diberikan dengan 
bantuan beberapa project, seperti: 
@ Indy (Linux x86, win32, freeBSD x86, 
OS X). 
@ ICS (win32). 
@ Synapse. 
@ Inet. 


Walaupun sangat mirip dengan Delphi, 
terdapat beberapa perbedaan yang cukup 
mendasar. Berikut ini adalah beberapa di- 
antaranya: 

@ Subsistem GUI Lazarus, yang disebut se- 
bagai LCL (Lazarus Component Library), 
yang terdiri dari sejumlah visual dan 


non-visual component, walaupun men- 


contoh VCL Delphi, tidaklah kompatibel 
100% dengan Delphi. Walau demikian, 
Lazarus datang dengan sangat banyak 
komponen yang dibutuhkan, untuk 
mengembangkan aplikasi di dunia nya- 
ta. 

@ Komponen Delphi yang ingin diinstal di 
IDE, harus melalui proses konversi yang 
tidak sederhana. 


Ukuran executable yang dihasilkan 
sangat besar. Penulis sempat cukup lama 
menggunakan Lazarus satu, atau dua tahun 
lalu. Untuk aplikasi database (PostgreSOL), 
dengan tidak meng-embed gambar atau- 
pun multimedia lain, ukuran executable 
pada waktu itu mencapai hampir 13 MB di 
Linux. 

Sebuah project terpisah, yaitu Lazarus 
Code and Component Repository (http://laza- 
rus-ccr.sourceforge.net), dibangun di antara- 
nya untuk menyediakan port VCL ke LCL. 

Lazarus dapat digunakan dengan bebas, 
karena dilisensikan di bawah GPL. Menarik- 
nya, walaupun Lazarus sendiri adalah GPL, 
aplikasi yang dikembangkan dengan Laza- 
rus dapat dilisensikan di bawah lisensi apa- 
pun (tidak harus GPL). Lazarus Component 
Library di-link secara statik di dalam pro- 
gram, dan dilisensikan di bawah LGPL yang 
dimodifikasi untuk mengijinkan static link- 
ing. Dengan demikian, jika menggunakan 
Lazarus, kita bisa membangun aplikasi pro- 
prietary. 

Pada saat tulisan ini dibuat, Lazarus 
telah mencapai versi 0.9.22 (30 Maret 
2007). Lazarus memang sangat aktif dikem- 
bangkan. 


19 18:26 ~ 





© Applications Raccourcis Bureau (GMO 
= 





Elle Project Debug View Tools 





43 Applications Places System GA Ce 


UTAMA 


Bagi yang akan membangun aplikasi 
yang melibatkan pembuatan laporan, salah 
satu report generator yang bisa dipergu- 
nakan adalah Lazreport, yang berbasis pada 
FreeReport 2.32. Informasi tentang Laz- 
Report bisa didapatkan di http://lazreport. 
sourceforge.net/. 

Informasi selengkapnya bisa didapatkan 
di http://lazarus.freepascal.org/. Informasi 
tentang free pascal compiler bisa didapat- 
kan di http://www.freepascal.org. 


NETBEANS/NETBEANS IDE 

Bagi developer yang menggunakan bahasa 

Java, Netbeans IDE adalah salah satu IDE 

powerful yang sangat layak untuk diguna- 

kan. Netbeans IDE sendiri adalah IDE free/ 
open source (CDDL), yang menawarkan be- 
berapa fitur berikut: 

@ Multiplatform (Java). 

@ Swing GUI Builder. 

@ Mendukung perancangan GUI de- 
ngan sangat mudah dan cepat. 

@ Mendukung penuh JavaBeans 

@ Mendukung localization dan accessbili- 
ty. 

@ Mendukung form visual dan non-vi- 
sual. 

@ Dragand drop, dan lain-lain. 

@ Web application development. Menye- 
diakan fasilitas pembuatan aplikasi web, 
dengan memanfaatkan: 

@ JSF (Java Server Faces). 

JSP (Java Server Pages). 

Persistence Units. 

Struts. 

Java Server Pages Standard Tag Li- 


brary. 


BMW Thu Aug 3, 03:36 





















































































































































1 
Dengue Bagikan os tanu; @ Palette  (-Jojlx) e e 0 P Properties lo) 
Biyambas2 (SI | B rcentanorsorm x das) Form a File Edit View Project Hel 
Puaka ERRA AI a, (Name) FiconEditor zz a Hope BEP General | Packing | Common | Signals | & 
E Icon editor je” V Toplevels NGE 
| ix 16 pi 2 == Class: | GtkTable 
" ja perai. = Y 112 = 
FEALE I" TA. Eaei PA L EE | [wian seo Ob Bmw widget Name: (table 
c t - | | Height 648 p 
= =e = SB dialog Border width: |0 5 
Enabled True v H dialog-vbox1 
SERES Font V Containers 23 sla ihe Resize mode: | Parent hi 
SEAL Background search dialog conten' 
Senang Y P Foreground [ID = H [S] Rows: |2 E 
i Tag 
Wasi shine wae Arrow fe fo ||] = b © replace with text entry lis Columns: |2 $ 
Drop False na g E b & search for text entry list Column spacing: | 12 B 
ca) x Pg pan ee a tabel replace with label Hah : 
copy cut Action t — — Row spacing: | 12 
Text b- LE Ole label 
@ B icon on:/LeAmagels Glade 3 (x) 
= on ea Y Control and Display b H vbox3 
kan — Wi a- CB o- b ces dislog-actid Bearch for: D 
» = a | 
S K = = momo B = fle peslcewth: O 
Maximized alse 
w bb aa aa -na D SE In) Expand all Collad D Match case 5 5) 
tont torward raskbar = 
ndhi — a (omc) f o Co D ||, O Match entire word only 
a 2 D Search backwards 

















Š Form 
MA | «Ha @ 
KERA PK 


pa Bia 


M Wrap around 

















| RHEE Toes Eg close Replace All Replace lg, Eind 
Dija] a. 
Dialog = 
Container = 
7 - | Spec - 

OK 
"a ronan poe? TA pn [esa a 
Gambas. Glade. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 08/2007 33 


Lazarus Editor v0,9.19 beta - projecti,Ipi 


File Edit Search View — Run Der Tools Environment Windows Help 


TET aa TARET IUTE 


Object Inspector = lai D 


dh MainMenut: TMainMenu 
PopupMenu1: TPopupMenu 
Memo; TMe 

Beet ts TActionList 


Image1: Timage 


bsSizeable ik 
se Form = 
___ TControlChildSizing 


XMLConfigl: TXMLConf 


ig; 
procedure ButtonlClick (Sender: TObject); 


private 


{ private declarations } 
ekin 





Lazarus. 


@ Mendukung Enterprise Development: 
e EJB3. 
@ JAX-WS. 
@ Dukungan penuh untuk EE 1.3, 1.4 
dan 1.5. 

@ Mendukung web service dan application 
server. Netbeans IDE mampu bekerja 
dengan: 

@ Sun Application Server. 

Tomcat. 

Weblogic 9. 

Jboss 4. 

J2EE 1.4 dan Java EE 5, termasuk 

standar JAX-RPC dan JSR 109. 

@ Version control yang terintegrasi. 


@ Mendukung kolaborasi developer, me- 
lalui Netbeans Developer Collaboration. 

@ Source code editor advanced yang sangat 
powerful. 

@ Mendukung Java Mobility (Java ME). 

@ Mendukung pengembangan aplikasi 
web secara visual, yang mendukung: 
@ AJAX. 
e CSS. 
@ JSF. 

@ Mendukung Server Oriented Architec- 
Lure, 

@ Datang dengan Profiler, untuk memban- 
tu mengoptimasi aplikasi. 

@ Mendukung C/C++. 

@ Mendukung UML modelling. 


Pada saat tulisan ini dibuat, Netbeans 
telah mencapai versi 5.5.1 (24 Mei 2007). 


34 08/2007 = INFOLINUX 





Netbeans yang berkembang dari Xelfi, 
sebuah proyek sekolah, kini menjadi salah 
satu platform, dan IDE yang luar biasa. In- 
formasi selengkapnya bisa didapatkan di 
http://www.netbeans.org/. 


PYTHONCARD 


PythonCard adalah GUI construction kit, 
yang dapat digunakan untuk membantu 
kita membangun aplikasi GUI dengan Py- 
thon dan wxWidgets. Dengan menggu- 
nakan PythonCard, kita bisa membangun 
aplikasi dengan usaha dan penulisan kode 
minimal. 

PythonCard dapat berjalan pada plat- 
form, di mana Python dan wxPython terse- 
dia, termasuk MS Windows, Mac OS X, 
Linux, dan Solaris. Program ini dilisensikan 
di bawah BSD, dan bebas untuk digunakan. 

Pada saat tulisan ini dibuat, PythonCard 
telah mencapai versi 0.8.2, yang dirilis pada 
22 Mei 2006. 

Untuk informasi selengkapnya, beserta 
berbagai contoh aplikasi, kunjungilah web- 
site PythonCard di http://pythoncard.source- 
forge.net/. 


OT/OT DESIGNER 


Ot adalah salah satu GUI toolkit yang paling 
populer di dunia open source, sebagaimana 
digunakan pada berbagai program populer, 
seperti KDE Desktop Environment, Opera 
Web browser, Google Earth, Skype, dan lain- 
nya. Ot datang dengan semua pustaka yang 





kita butuhkan untuk membangun aplikasi, 
bahkan termasuk pustaka non-GUI, seperti 
penanganan jaringan. 

Untuk membangun program C++ dengan 
GUI toolkit Ot, kita bisa memanfaatkan Ot 
Designer, sebuah GUI designer yang sangat 
mudah digunakan, sekaligus kaya fitur. 

Soal lisensi, perlu kita perhatikan bahwa 
Ot dilisensikan di bawah dua lisensi: GPL 
dan proprietary. Untuk membangun aplika- 
si proprietary, kita harus membayar biaya 
lisensi komersial. Untuk membangun ap- 
likasi GPL, kita bisa menggunakan Ot secara 
bebas sesuai GPL. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website Ot di http://trolltech.com/ 
products/gt/. 


REALBASIC 
REAL Basic merupakan dialek bahasa BASIC 
berorientasi objek, yang dikembangkan dan 
dipasarkan oleh REAL Software, Inc. IDE 
tersedia untuk MS Windows, Mac OS X dan 
Linux. 

Berikut ini adalah beberapa fitur REAL- 
Basic: 
@ Mendukung Hash table. 
@ Kompatibel dengan tipe data Visual Ba- 
Sic. 
Dukungan penuh untuk unicode. 
Dukungan Regular expression. 
Dukungan ActiveX dan OLE (Windows). 
System tray (Windows). 
Windows Registry (Windows). 
Cooperative Thread. 


Scripting language RBScript, yang dapat 
di-embed ke dalam program. 

Parsing dan generasi XML. 

Apple Event (Mac). 

Address book (Mac). 

QuickTime (Windows dan Mac). 
Dukungan suara. 

Dukungan grafik 3D. 

Mendukung komunikasi serial. 





File Edit Tools ? 





a ee ee) r L NB | Mlese | 






































LazReport. 


www.infolinux.web.id 








@ Mendukung socket TCP dan UDP. 

@ Mendukung SSL. 

@ Mendukung HTTP, POP3, SMTP dan 
SOAP, dan lain-lain. 


Fungsionalitas framework REALBasic 
masih bisa dikembangkan dengan sistem 
plugin. 

Terdapat dua versi IDE: 

@ Professional: 

@ Dapat melakukan kompilasi untuk 
Mac OS X, Linux dan Windows, dari 
source code yang sama. 

@ Dapat mengakses berbagai database 
populer (Oracle, PostgreSOL, MySOL, 
ODBC, dan lainnya). Tersedia pula da- 
tabase satu file berbasis SOLite, dan 
berbagai fitur lain. 

@ Standard: 

@ Hanya dapat mengompilasi program 
untuk platform, di mana IDE berja- 
lan. 

@ Tidak mengizinkan koneksi ke da- 
tabase lain, kecuali database built-in 
REAL SOL. 


Berikut ini adalah beberapa fitur IDE se- 
cara umum: 

@ Perancangan UI yang mudah. 

@ Code editor mendukung syntax high- 
lighting, autocomplete dan tool untuk 
refactoring. 

@ Mendukung menu editor. 

@ Mendukung database schema. 

@ Mampu menampilkan berbagai file multi- 
media seperti gambar, video atau suara. 

@ Akses ke RBScript. 


A 


7 ihe ah Bal [=>] | | 
@ Properties window displays editable settings for the selected components! | | 


Netbeans. 


www.infolinux.web.id 





Penulis sempat mencoba REALBasic 
2006, dan setelah mempelajari beberapa 
saat, menemukan bahwa development tool 
yang satu ini sangat menarik. 

Sayangnya, Untuk REALBasic 2007 Pro- 
fessional (Linux), kita harus membayar bia- 
ya lisensi sebesar USD 500 (tidak termasuk 
berbagai addon dan support), atau USD 350 
untuk lisensi akademis (tidak termasuk ber- 
bagai addon dan support). 

Informasi selengkapnya dapat dilihat 
pada website REAL Basic di http://www.re- 
albasic.com/. 


ULTIMATE++ 


Istilah Ultimate++ sendiri mengacu pada: 

@ GUI toolkit cross platform yang modern, 
dan dapat digunakan untuk membangun 
aplikasi dunia nyata. 

@ Sejumlah pustaka C++ dan U++: 

@ Core (paket basis/dasar). 

@ CtrlCore (basis widget). 

@ Ctrllib (widget), berbagai pustaka/pa- 
ket lain. 

@ IDE, dengan nama thelDE. 


Program yang dikembangkan dengan Ul- 
timate++ bisa dikompilasi, dan dijalankan 
pada berbagai platform berikut: 

@ MS Windows: matang. 
@ Linux: stabil. 
@ FreeBSD: stabil. 


Dukungan akan platform lain seperti 
berikut ini masih eksperimental, atau diren- 
canakan: 


@ Windows CE: eksperimental.. 


RT 


addresses is the first test of converting the layout and data of an existing 
rCard stack to the PythonCard format. All the code used to do the 
conversion, limitations of the conversion, and the steps ofthe conversion 


available to all PythonCard apps that want to use it. 


This sample is an experiment in converting a HyperCard stack to a PythonCard program. | used the 
Addresses stack that comes with HyperCard as the test case. 





PythonCard Samples. 


@ Mac OS: dalam pengembangan. 
@ Solaris, BSD lain: dipertimbangkan. 


Menariknya, GUI U++ datang dengan 
fitur yang diberi nama Chameleon Tech- 
nology, yang memiliki kemampuan untuk 
menghadirkan native look pada berbagai 
platform. 

Berikut ini adalah beberapa fitur IDE 
User 
@ Datang dengan konsep modular. 

@ Datang dengan teknologi BLITZ-build, 
yang dapat mempercepat proses kompi- 
lasi. 

Debugger yang terintegrasi. 

Form designer yang mudah digunakan. 
Icon designer. 


Code assistant (termasuk code comple- 
tion). 


Tool dokumentasi. 
Tool translasi 


Dan lain sebagainya. 


Beberapa saat lalu, penulis sempat men- 
coba U++, dan sangat terkesan dengan wak- 
tu loading yang sangat cepat. TheIDE meru- 
pakan salah satu IDE, yang dapat dijalankan 
dengan sangat cepat. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
Ultimate++ adalah 2007.1, yang dirilis pada 
10 April 2007. 

Ultimate++ sendiri dilisensikan di bawah 
BSD, namun juga mempergunakan bebera- 
pa project/teknologi lain, yang mungkin 
dilisensikan berbeda. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website Ultimate++ di http://www. 
ultimatepp.org/. 


WXDESIGNER 


wxDesigner adalah dialog editor, dan RAD 
tool untuk wxWidgets. Setelah perancangan 
user interface dilakukan, wxDesigner dapat 


INFOLINUX = 08/2007 35 


UTAMA 








Qt Designer Sex A Signal/Slot Editor 
Edit Form Tools Window Help Sender Signal Receiver 








buttonBox accepted() Dialog 
» || buttonBox rejected() Dialog 


«DBRS Ds 
arti 
fp Date Edit 




















QWidget 





| QScrollBar 








fp Date/Time Edit 


@ Dial 


Horizontal Scroll Bar 











E Vertical Scroll Bar 
4 Horizontal Slider 
EP Vertical Slider 
Display Widgets 
Y Label 
Text Browser 
® Graphics View 


Ka Calendar 


LCD Number 











Qt::NonModal 

true 

(30, 20, 341, 211] 
(Expanding, Expa... 
[0, 0] 

(16777215, 1677... 
[0, 0] 

[0, 0] 


























Progress Bar 
- = Horizontal Line 
= vertical Line 
Arthur Widgets [Demo] 











ha [Sans Serif, 9] 
È Arrow 


mouseTracking false 














. @ PathDeformRendererEx Resource Editor 


Jox ~ focusPolicy 





i a XFormRendererEx 


Current Resource: | <no resource files> Is (ag) 





a GradientEditor 
a GradientRendererEx 
@ PathStrokeRendererEx 


Qt::TabFocus 





contextMenuPolicy Qt::DefaultContex... 
acceptDrops false 

















CompositionRenderer 


[ae] [=] Ø Add Files... 








toolTip 
— 


_ctaticTin 























[LY 


Qt/Ot Designer. 


menulis langsung ke kode bahasa C++, Py- 
thon, Perl dan C#. 

Sayangnya, program yang dibangun oleh 
salah seorang developer wxWidgets ini tidak- 
lah bebas digunakan. Menurut informasi 
yang didapatkan dari website-nya, untuk 
single user license, kita harus membayar EUR 
129. Sementara, untuk lisensi akademis, 
kita perlu membayar EUR 29. 

Pada saat tulisan ini dibuat, wxDesigner 
telah mencapai versi 2.14, yang dirilis pada 
8 Juni 2006. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website wxDesigner di http://www. 
roebling.de/. 


WXGLADE 

wxGlade adalah GUI designer yang dikhu- 
suskan untuk GUI toolkit populer wxWid- 
gets (wxPython). Program yang ditulis de- 
ngan bahasa Python ini dapat membantu 
kita merancang user interface aplikasi, un- 
tuk kemudian akan meng-generate source 
code bahasa Python, C++, Perl dan XRC 
(XML resource wxWidgets). 

Dari namanya, wxGlade memang meniru 
filosofi dan look and feel Glade, walaupun ti- 
dak berbasiskan source code Glade. 

Developer yang bekerja dengan Python 
dan wxPython akan menemukan bahwa 
wxGlade sangatlah berguna. 

Pada saat tulisan ini dibuat, wxGlade 
telah mencapai versi 0.5, yang dirilis pada 
2 April 2007. Pada versi 0.5 ini, berbagai 
perbaikan dilakukan untuk meningkatkan 
kestabilitasan, termasuk dukungan akan 
wxWidgets 2.8. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah website wxGlade di http://wxglade. 


36 08/2007 E INFOLINUX 

















TabPanel, Type. TabPanci 








REALBasic. 


sourceforge.net/. 


PILIH TOOL YANG MANA? 


Jelas adanya, ketika kita memutuskan un- 
tuk memilih tool tertentu, seharusnya kita 
setidaknya sudah mengetahui bahasa pem- 
rograman apa yang akan kita pergunakan. 
Sebagai contoh, ketika Anda memilih Pascal 
atau Object Pascal, pilihan Anda barangkali 
tidaklah jauh dari Lazarus. Atau ketika Anda 
memilih dialek BASIC, maka pilihan Anda 
barangkali berkisar antara Gambas atau 
RealBASIC. Pilihan mungkin menjadi lebih 
sedikit susah, apabila Anda menggunakan 
C++ dan GUI toolkit wxWidgets, karena ter- 
dapat cukup banyak tool yang tersedia. 

Menurut penulis, apapun tool yang Anda 
pilih, janganlah terlalu tergantung pada tool 
tersebut. Konteks pembicaraan kita adalah 
pengembangan aplikasi di Linux, di mana 
umumnya compiler/interpreter, GUI toolkit 
dan pustaka lain terpisah dari RAD tool. Bu- 
kan seperti Visual Basic ataupun Delphi di 
Windows. 

Ada baiknya, kita tetap mengetahui 
bagaimana cara melakukan sesuatu tanpa 
bantuan RAD tool. Sebagai contoh, un- 
tuk perancangan GUI saja, sebaiknya kita 
bisa melakukannya secara manual, dengan 
mengetikkan source code sendiri. Lebih re- 
pot memang, namun, akan lebih repot lagi 
kalau kita sangat tergantung pada RAD tool, 
misalnya ketika tool tersebut tidak dikem- 
bangkan lagi oleh developer-nya, atau suatu 
waktu kita tidak lagi cocok dengan tool 
tersebut. 

Pertimbangan lain dalam memilih tool 
adalah teknologi yang digunakan oleh tool 
tersebut. Mari sekali lagi kita batasi pada 


GUI designer. Seperti kita ketahui bersama, 
beberapa GUI toolkit tidak menggunakan 
absolute positioning dalam mengatur berba- 
gai widget/kontrol yang ditempatkan pada 
suatu frame/form. Beberapa GUI toolkit 
tersebut lebih senang menggunakan sizer 
dan teknologi semacam itu, untuk me- 
ningkatkan fleksibilitas, walaupun pada 
akhirnya, masih tetap menyediakannya 
untuk beberapa developer yang masih 
menginginkannya. Di masa depan, fitur 
tersebut mungkin akan dihentikan. Nah, 
bagaimana kalau GUI designer yang Anda 
pilih rupanya menerapkan absolute posi- 
tioning, dengan meletakkan setiap kontrol 
di posisi x,y tertentu? Ketika fitur tersebut 
dihentikan oleh GUI toolkit, Anda akan cu- 
kup kerepotan. 

Selain itu, dalam memilih suatu tool, 
tentunya kita harus pula mempertimbang- 
kan seberapa matang tool tersebut. Penulis 
yakin, sebagian besar dari kita tentunya me- 
miliki pekerjaan sendiri-sendiri, dan bukan- 
nya sibuk bergonta-ganti tool karena tool 
yang dipilih sebelumnya berubah total, di- 
hentikan, tidak stabil, dan lain sebagainya. 

Bagi Anda yang sensitif dengan ma- 
salah lisensi, pertimbangkan juga isu yang 
satu ini. Beberapa dari kita mungkin tidak 
senang dengan tool yang berbayar, dan 
lebih rela untuk menggunakan versi bebas, 
walaupun dengan beberapa keterbatasan di 
sana-sini. 

Satu lagi, terutama yang terbiasa 
bekerja dengan Visual Basic atau Delphi 
di Windows, Anda tentunya telah menik- 
mati betapa indahnya dunia komponen, 
yang tinggal ditambahkan ke IDE dengan 
mudahnya, dan langsung bisa dipergu- 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


nakan. Tool seperti Lazarus memang bisa, Sy 
walaupun dengan beberapa keterbatasan, 
namun tidak semua RAD tool yang kita ba- 
has di tulisan ini bisa melakukannya. Lebih 
lanjut, bahkan tidak semua RAD tool/GUI 
designer mendukung semua widget yang 
didukung oleh sebuah GUI toolkit. Lantas, 
bagaimana kalau kita ingin menggunakan 
fasilitas tambahan yang belum disediakan 
oleh GUI toolkit atau bahasa pemrogram- 


an? Sebagai contoh adalah report genera- KF Use icons in menu items 


tor? Secara umum, kita bisa mempergu- - 


FF show properties and tree windows as small frames (Win32 only) a 
I Use dialog units by default for size properties 
IF Show progress dialog when loading wxg files 


nakan pustaka lain, yang bisa kita load 
secara dinamis. Untuk contoh report gene- 


rator, pustaka tersebut mungkin datang 
dengan report designer sendiri, yang akan 
menghasilkan sebuah file definisi (contoh: 
reportman, http://reportman.sf.net). 
Terdapat banyak sekali RAD tool yang 
tersedia di dunia open source, dengan sega- 
la kelebihan dan kekurangan. Pertimbang- 
kanlah baik-baik suatu tool yang ingin digu- 
nakan. Cobalah, dan lakukanlah eksplorasi 
yang mendalam. Kalau Anda tidak mene- 
mukannya di dunia open source, janganlah 
khawatir. Bacalah pembahasan berikut. 


TIDAK ADA RAD TOOL YANG 
COCOK! 


Anda tidak menemukan RAD tool yang 
cocok? Rasanya tidak masalah. Cukup 
banyak program GUI hebat di dunia open 
source, yang juga dikembangkan tanpa ban- 
tuan RAD tool. Mereka mengetikkan source 
code mulai dari karakter pertama, baris 
pertama, dan mulai membangun program, 
sampai ketika program tersebut sudah ter- 
diri dari ribuan atau puluhan ribu baris. 
Mereka tidak menggunakan GUI designer 
ataupun source code generator. 

Biasanya, model pengembangan seperti 
ini: 

@ Akan memakan waktu yang cukup lama, 
terutama kalau aplikasi memanfaatkan 
GUI secara sangat intensif. Walaupun, 
perlu kita sepakati bersama, pengem- 








#include "SimpleDemo.h" 


SimpleDemo: :SimpleDemo () 
{ 
CtrlLayout (“this, "Window title"); 


void SimpleDemo: :| 








dal: AI union £ Ctrl "next, int exitcode; } 
GUI APP MAIN Ba atl <> enum MouseEvents ACTION = OxF0 
{ PERES Wi SmpleDemoL: <> enum StateReason ACTIVATE = 11 
opWind © enum AKD_CONSERVATIVE = 0x00000020 
. Lo <) enum ALTACCESSKEYS = 0x00000010 
Pte: 3 | A struct Abreak : public Pte<Abreak> 
PteBase:: @ bool Accept() 
@ bool AcceptBreak(int ID) 
@ Callback Acceptor(int ID) 








@ TopWindow& AcceptoriCtrI& m, int ID) 





wxGlade. 


bangan program memang membutuh- 
kan waktu. Ketika kita bicara soal GUI 
designer, kita tentunya paham kalau 
GUI hanyalah salah satu bagian dari 
program. Masih terdapat penanga- 
nan logika, keamanan, skalabilitas, dan 
lain sebagainya. Dan, bahwa kita bisa 
merancang GUI hanya dalam satu hari 
menggunakan GUI designer, dibanding 
dengan developer yang mengetikkan 
secara manual karakter demi karakter 
source code, tidaklah menjamin bahwa 
program yang dibangun dengan GUI de- 
signer dapat diselesaikan dengan lebih 
cepat dan berkualitas. Sesuatu yang in- 
stan kadang-kadang bukanlah yang ter- 
baik :) 

@ Ketika program dibangun dengan benar 
dan kode dapat dipergunakan ulang di 
masa depan, pengembangan program, 
bahkan program GUI, tentunya bisa 
dilakukan dengan lebih cepat, dan sete- 





rusnya. Ketika Anda bisa mencapai titik 
ini menggunakan sejumlah pustaka yang 
bebas digunakan, percayalah, Anda akan 
sungguh bersyukur. Kenapa? Ada beber- 
apa alasan: Anda tidak harus mengeluar- 
kan sejumlah uang yang banyak untuk 
membeli RAD tool. Anda tidak tergan- 
tung dengan RAD tool. Anda memahami 
sepenuhnya apa yang Anda kerjakan. 
Anda tetap bisa melakukannya dengan 
cepat :) 


Menurut penulis, ketika Anda yakin de- 
ngan bahasa pemrograman tertentu, selama 
memungkinkan, cobalah untuk bertahan. 
Apalagi kalau memangcompiler/interpreter- 
nya tersedia dengan baik. Rasanya kurang 
bijaksana kalau hanya demi RAD tool, kita 
lantas berpindah dan harus belajar lagi. 

Sebagai penutup, bisa kita lihat, ter- 
dapat banyak sekali RAD tool yang tersedia 
di dunia Linux. Tidak semuanya matang, 
memang. Atau, tidak semuanya bisa di- 
gunakan dengan bebas. Namun, beberapa 
dari project tersebut dikembangkan dengan 
sangat cepat, dengan tim yang sangat solid, 
dan masih tetap dapat bebas digunakan, 
bahkan untuk mengembangkan aplikasi 
proprietary. Kita semua dapat pula turut 
mengembangkan berbagai alat bantu terse- 


E ‘selection: we@utton ID name: wx1D_OK, ID value: 5100) , 
wxDesigner. 


but. Happy hacking! A 


Ultimate++ IDE code editor. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 08/2007 37 


BISNIS 


Mendulang Rezeki 
Halal dengan Warnet 


Open Source 


eberapa waktu lalu, dunia Internet Indonesia gempar, 





beberapa pengelola warnet ditahan pihak keamanan, 
karena warnet-nya menggunakan software bajakan. 


Sementara itu, sebagian pengelola warnet lainnya 


berjuang dan bekerja keras untuk memanfaatkan Linux dan 


aplikasi open source di warnet-nya. 


Dalam empat tahun terakhir, tepatnya sejak 
diberlakukannya Undang-Undang No. 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada bulan 
Juli 2003, sweeping barang bajakan terjadi di 
mana-mana. Warnet termasuk bisnis yang 
menjadi sasaran sweeping pihak keamanan, 
karena banyak warnet yang disinyalir masih 
menggunakan software bajakan. Warnet Ex- 
sanet bersama beberapa warnet lain di Indo- 
nesia telah membebaskan diri dari software 
bajakan, dengan menggunakan sistem opera- 
si Linux dan aplikasi open source lainnya. 
Untuk mengetahui lebih jauh perjalanan 


salah satu warnet open source berbasis Linux 


6. | 
dhane, 


itu, kami telah mewawancarai pengelola 
warnet Exsanet, Chasan Hidayat, yang biasa 
dipanggil Dayat, di Semarang, Jawa Tengah, 


akhir Juni lalu. Berikut ini rangkumannya. 


Hemat, Aman, dan Tenang 

Keputusan memilih sistem operasi Linux se- 
bagai tulang punggung warnet, bukanlah hal 
yang mudah dan tiba-tiba. Perlu beberapa 
pertimbangan dan pengamatan pasar, sebe- 
lum pemilik dan pengelola warnet Exsanet 
di Semarang ini mengambil keputusan ber- 
migrasi dari Windows ke Linux. Menurut 


penuturan Dayat, dari sisi keamanan, Linux 





Chasan Hidayat - berjaket hitam - foto bersama dua aktivis warnet Jawa Tengah. 


38 08/2007 E INFOLINUX 


“4 || 
pa Torts 





Dua siswi SMP sedang T Linux di Exsanet 
relatif lebih aman dibanding Windows, se- 
hingga mengurangi risiko rusaknya sistem 
komputer di klien, karena pelanggan yang 
iseng. Linux juga lebih aman dari virus, 
karena sampai saat ini jarang virus yang ja- 
lan di Linux. Biaya yang dikeluarkan untuk 
pemakaian software dapat diminimalkan, 
karena tidak perlu biaya lisensi. 

Di luar perkiraan umumnya orang, 
ternyata saat ini pemakaian Linux di warnet 
tidak terlalu berpengaruh terhadap minat 
pelanggan menggunakan warnet untuk men- 
gakses berbagai aplikasi Internet. Umumnya, 
pelanggan tidak menganggap masalah meski- 
pun baru pertama menggunakan Linux, apa- 
lagi kalau operatornya ramah dan mudah di- 
tanya jika ada masalah. Biasanya pelanggan 
hanya perlu menyesuaikan perbedaan yang 
ada, terutama untuk chatting dan messenger. 
Tapi itu juga tidak terlalu bermasalah, kalau 
sudah mulai digunakan. 

Sebaliknya, sebelum menggunakan Linux, 
seringkali komputer bermasalah karena virus 
maupun keisengan pengguna, dan terkadang 
sampai membutuhkan proses instal ulang. 
Sehingga perlu usaha perawatan khusus 
yang lebih rutin, dan penambahan program 
sekuriti, meskipun kadang itu semua tidak 
banyak membantu. Sebelum bermigrasi ke 
Linux, ada perasaan khawatir dengan per- 
soalan legalitas sistem operasi dan software 
aplikasi yang digunakan, karena sewaktu itu 
memakai software bajakan. 


Suka Duka Operator dan Teknisi 
Warnet 

Kendala utama dalam migrasi ke Linux 
adalah kesiapan sumber daya manusia, anta- 
ra lain operator dan teknisi. Dayat menceri- 
takan bahwa dibandingkan dengan operator 


www.infolinux.web.id 





Operator Exsanet sedang mengakses billing system. 


warnet yang menggunakan Windows ten- 
tunya operator warnet yang menggunakan 
Linux akan lebih sibuk. Selain bagi umumnya 
operator warnet Linux merupakan hal baru, 
operator juga dituntut untuk memberikan 
penjelasan dan terkadang menuntun pelang- 
gan, ketika baru pertama menggunakan 
Linux untuk mengakses Internet. 

Seorang operator juga dituntut untuk 
lebih sabar menghadapi pelanggan yang 
complain selama memakai Internet, dan- 
tidak jarang complain tersebut karena 
ketidaktahuan mereka terhadap program- 
program open source. Namun terlepas dari 
semua itu, umumnya operator masih mera- 
sa nyaman saja dengan pemakaian Linux di 
warnet yang dikelolanya. 

Seorang teknisi warnet dituntut untuk 
dapat memberikan setting-an komputer 
klien terbaik dan termudah untuk digu- 
nakan pelanggan. Namun, umumnya kerja 
keras teknisi ini hanya di awal instalasi, 
karena setelah kerja setting selesai semuan- 
ya, Linux relatif tidak mengalami masalah. 
Apalagi Linux relatif aman terhadap semua 
virus Windows yang saat ini beredar dan 
terus bertambah. Sehingga dalam hal main- 
tenance, kerja teknisi juga menjadi tidak 
begitu berat dibandingkan ketika masih 
menggunakan Windows. 

Untuk pengguna awal yang umumnya 
adalah pelajar SD, SMP, dan SMA, relatif 
lebih mudah bagi operator untuk menge- 
nalkan pemakaian Linux di warnet. Antusi- 
asme mereka, para pelajar itu, terhadap hal- 
hal baru ternyata lebih besar dibandingkan 
pengguna kantoran yang umumnya sudah 
dijejali Windows sejak kecil. 


www.infolinux.web.id 


Memilih Billing System 

Menurut Dayat, Indobilling di Linux mem- 
punyai fitur-fitur yang cukup lengkap untuk 
digunakan sebagai billing system di warnet. 
Apalagi waktu itu billing system versi free 
yang bisa jalan di Linux masih sangat ter- 
batas dan sederhana. Exsanet juga sempat 
memakai billing versi free, sebelum me- 
mutuskan memakai Indobilling. Salah satu 
kelebihan Indobilling adalah bisa digunakan 
untuk lintas platform sistem operasi Win- 


dows dan Linux. 


Tip Sukses Mengelola Warnet 

“Para pelanggan warnet sekarang lebih ter- 
tarik dengan harga yang ditawarkan, pela- 
yanan, dan kecepatan akses. Kalau dari ketiga 
hal tersebut kita mampu bersaing, maka saya 
yakin warnet kita tetap akan dapat bertahan, 
tidak peduli sistem operasi apa yang kita gu- 


Tentang Exsanet 
net 


ASIS LEGAL SOFTWARE DAN OPEN SOURCE 








sg ISO O Deskop | 
Tampilan salah satu desktop klien Exsanet. 


BISNIS 





nakan. Satu hal yang perlu disiapkan dalam 
migrasi ke Linux adalah kemampuan teknisi 
dan operator yang bisa menjadikan Linux 
cukup nyaman untuk digunakan,” ungkap 
Dayat, ketika diminta menceritakan sedikit 
tip dan trik sukses mengelola warnet. 

“Pesan saya kepada pembaca yang ingin 
buka usaha warnet, agar lebih memper- 
timbangkan software yang akan dipakai. 
Alangkah baiknya jika investasi yang ada 
dioptimalkan untuk hardware dan pelayanan 
lainnya. Pembelian Windows original saat 
ini menurut saya tidak signifikan antara ha- 
sil yang didapat dibandingkan dengan biaya 
yang dikeluarkan. Kalaupun kita masih bera- 
ni menggunakan Windows bajakan, untuk ke 
depannya mungkin akan berpengaruh pada 
keamanan bisnis warnet itu sendiri,” jelas 
Dayat sebelum menutup wawancara. 9 

Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





Exsanet didirikan pada 2002. Investor awal Exsnaet adalah salah 
seorang pengusaha di Semarang, Suryadi dari DNA Komputer. Pe- 
ngelola awal warnet dengan modal sekitar Rp 50 juta ini adalah Ainul 


Hakim, salah satu aktivis warnet yang telah dikenal di komunitas asosiasi warnet. 


Pada Agustus 2004. muncul lima investor baru termasuk Ainul Hakim sebagai upaya mengem- 
bangkan warnet, sehingga kepemilikan dipegang oleh enam orang dengan pengelola tetap diperca- 
yakan kepada Ainul Hakim. Baru pada Maret 2007 pengelolaan warnet diserahkan ke Chasan Hi- 
dayat, alumni Teknik Lingkungan Undip, angkatan 1999. 

Manajemen Exsanet memilih Linux karena merupakan sistem operasi yang legal, ekonomis, dan 
sekarang cukup nyaman dipakai untuk warnet. Rencana ke depan, para pemilik dan pengelola Ex- 
sanet akan berusaha lebih mengembangkan warnet Linux dengan membuka cabang-cabang baru di 
beberapa tempat. Jika Anda ingin tahu lebih jauh atau ingin mencoba salah satu warnet Open source, 
silakan datang ke Warnet Exsanet yang beralamat di Jln. Jati Raya Blok cK3, Ruko Banyumanik, 
Semarang, Jawa Tengah. Anda juga dapat mengubungi pengelolanya, Chasan Hidayat, melalui ala- 
mat e-mail: dayat.chasan@yahoo.com. 


INFOLINUX H 08/2007 39 


Panduan Gambar 


ie fa fe [A [is oe [jo 
HAHA Ox 07 Bx D Be fje 


s 
Compute 
4 
o 
2 
= 
- 
(esya) 
© 
Here) 
co 
La 
a 
Aaa tan | 


PN 
(osema) 
E 
[te 
LJ 
[tent] 
Cc 
wv 
co 
= 
= 
E 
Wes 
G 
Ranayar 


40 


INSTAN 


Instalasi dan Konfigurasi Billing 


System GGL 


Kini ada beberapa pilihan billing system untuk warnet, baik yang 
Open source maupun proprietary. CGL adalah paket billing system 


Open source yang relatif mudah diinstal. Selain dapat di-download 
dari Internet, CCL juga disertakan dalam distro Zencafe. 


Sistem operasi Linux dan aplikasi open source telah lama digunakan di 
beberapa warnet. Salah satu kendala warnet Linux di masa lalu adalah 
tidak mudah menemukan aplikasi untuk penghitungan biaya sewa 
penggunaan komputer atau software billing system. 

Software billing system merupakan program yang hampir tidak ter- 
pisahkan dari dunia warnet. Meskipun Anda sebagai pengelola warnet 
dapat menghitung biaya secara manual, bagi umumnya warnet, peng- 
gunaan software billing merupakan alat kontrol bagi pemilik atau penge- 


~ fo fje 


Po Ba fe WA f» Ge [jo 


08/2007 INFOLINUX 


lola untuk mengetahui kondisi keuangan atau jumlah pendapatan yang 
diperoleh dari usahanya. Sedangkan bagi pengguna atau user, software 
billing merupakan salah satu pelayanan warnet, sehingga user dapat 
mengalkulasi jumlah uang yang telah dikeluarkan selama menggunakan 
layanan Internet di warnet. User lebih merasa nyaman, karena dia dapat 
mengatur waktu dan nilai uang yang nanti akan dibayarkan. 

Dengan makin maraknya warnet di berbagai tempat, makin ber- 
variasi pula jumlah dan varian sofware billing untuk warnet, dari yang 





Pe o: oa JK Os oe fe 


ge fs fo- O- Be fe 





www.infolinux.web.id 





Ha Da fe É le Be {je 


Homo am Ae B |j- fo fje 


( fs ge [jo 


WANA fe A7 B- f Bo lle 


1 
3 


H 
i 


fa fie 


> 





Menu J8 [Zenwalk System Tools ma...| internet Cafe Management ...| 


berbayar, shareware, hingga free software. Praktik Instan edisi ini mem- 
bahas salah satu software open source untuk billing yang telah banyak 
digunakan di Indonesia, yaitu Cafe Con Leche, disingkat CCL. CCL bisa 
kita dapatkan secara free melalui download dari Internet atau bahkan 
telah terinstal pada salah satu distro yang memang diciptakan khusus 
untuk warnet, yaitu Zencafe. 

Berikutini langkah demilangkah.caramenginstalasi dan mengonfigu- 
rasi CCL pada distro Zencafe, yang disertakan dalam DVD InfoLINUX 
edisi ini. Jika Anda ingin mempraktikkan petunjuk konfigurasi ini pada 


distro Linux lain, ikuti petunjuk instalasi CCL sesuai distro tersebut. 
Setelah distro Zencafe terinstal atau CCL sudah terinstal di distro 
Linux, selanjutnya kita bisa mengonfiguasi software billing CCL, baik di 


komputer client maupun komputer server. Kita mulai dari proses insta- 
lasi di komputer client Zencafe. 
Langkah-langkah konfigurasi CCL pada komputer client: 
Masuk ke Menu > System > Zenpanel. 
Masukkan password “root”, jika muncul jendela yang meminta kita 
memasukkan password root, seperti tampilan di Gambar 1. 
Pada gambar jendela Zenwalk System Tools Manager, pada bagian 
bawah terdapat icon Netcafe Billing Settings, seperti Gambar 2. Klik 
icon itu untuk masuk ke menu konfigurasi. 
Setelah muncul jendela Zencafe Internet Cafe Management Soft- 
ware, klik bagian Client: Install as client mode Gambar 3, kemudian 
klik OK. 
Masukkan nama untuk digunakan oleh klien sesuai dengan nama 
direktori user di bawah /home, misalnya red01 untuk user dengan 
direktori /home/redO1 seperti Gambar 4, lalu klik OK. 


NY “he 


internet "3 
(«a 


Zencafe Internet Cafe Management Software 
| 
Welcome to Zencafe internet Cafe Management software. 
This tool will install Cafe Con Leche as Autorun mode. 
So. what do you want to do? 


Password: |00600000 | 


(er | [em] 





INSTAN 


Berikan nama yang unik untuk komputer klien kita, misalnya red- 
cafe02, seperti Gambar 5, lalu klik OK. 

Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan alamat IP komputer 
server yang digunakan sebagai billing server, seperti Gambar 6, lalu 
klik OK. Ingat jangan sampai salah memasukkan alamat IP kom- 
puter server ini. 

Tutup jendela Zencafe System Tools Manager dengan klik “Close”. 
Masuk ke Menu » Ouit » Log out untuk mengaktifkan CCL pada 
komputer klient. 

. Selesai sudah kita mengonfiguasi software billing CCL pada kom- 
puter klien dan komputer klient telah siap digunakan, dengan telah 
memiliki jendela kecil yang menampilkan “Time” atau waktu peng- 
gunaan Internet, “Owed” sebagai penunjuk harga, dan “Other” yang 
berisikan produk yang telah dibeli oleh user/pengguna selama dia 
memakai komputer atau ber-Internet. “End Session” untuk menu- 
tup atau mengakhiri, apabila user/pengguna telah selesai memper- 
gunakan komputer, seperti Gambar 7 (lihat jendela kecil di atas 
tengah). 


Selanjutnya konfigurasi CCL pada komputer server: 

11. Langkah pertama sama seperti yang dilakukan pada komputer 
billing client, masuk ke Menu » System » Zenpanel. 

12. Masukkan password root (seperti Gambar 8), dan selanjutnya akan 
muncul menu Zenwalk System Tools Manager, lalu klik dua kali 
icon Netcafe Billing Setting, seperti Gambar 9. 

13. Pada jendela berikutnya, yaitu Internet Cafe Management Soft- 
ware, pilih Install as Server Mode, seperti Gambar 10, lalu klik OK. 


To run the program "zenpanel" you need to 
enter the root password 





System Language 


4 


Startup Services 


= 2 


4; 











WANA Au GB §- Be le 


internet cafe| 
« MIE 2222 a 





> Menu LJ @ | IZenwalk System Tools ma... | 


www.infolinux.web.id 





Home directory name | 


-Mm elt 
: internet cafe 
« AME 22:20 a 





= Menu 3 @ [fl Gate Con Leche - hip roci 


System time 


Netpkg 


Users Profiles 





INFOLINUX 08/2007 41 





Mengedit jumlah stok. 


PRAKTIK INSTAN 


14. Masukkan nama komputer sesuai dengan nama yang telah Anda 


berikan pada komputer, yang sekarang akan dipergunakan sebagai 
komputer billing server, misalnya seperti Gambar 11. 

. Logout komputer dan masuk kembali, maka Anda akan mendapat- 
kan tampilan awal CCL billing server, seperti Gambar 12. 

. Klik “New Client” pada posisi atas CCL, lalu masukan nama unik 
sesuai dengan nama unik yang telah Anda berikan pada komputer 
klien pada jendela “Add new client”, seperti Gambar 13. 

. Lakukan hal yang sama sesuai dengan jumlah komputer klien yang 
warnet Anda miliki, sehingga setelah banyak klien dibuat, akan 
menjadi seperti Gambar 14. 

. Konfigurasi selanjutnya pada “Product” yang terletak pada panel 
CCL sebelah kanan. 

. Klik New dan jendela New Product, isikan sesuai dengan barang dan 
jasa yang disediakan di warnet Anda, seperti Gambar 15. 

. Klik Stock untuk menyesuaikan stock barang yang ada dengan kon- 
disi barang yang dijual di warnet, seperti Gambar 16. 

. Di bawah panel “Product” terdapat panel “Chasing” yang berisi 
jumlah pemakaian dan barang yang telah dibeli user/pengguna 
selama menggunakan komputer klien. Apabila user/pengguna 
telah selesai, klik “Cash”, maka secara otomatis jumlah pemakaian 
dan produk yang telah dibeli akan masuk ke “Log”. Dan klik “Log as 
cancelled’ untuk membatalkan jumlah pemakaian, dan tidak akan 
masuk ke “Log” atau laporan keuangan/pemakaian. 

. Klik Edit ticket format: untuk mengatur header dan footer pada nota 
(ticket), bila kita menggunakan printer untuk mencetak nota peng- 
gunaan Internet dan lainnya, seperti Gambar 17. 


Panduan Gambar 


. Selanjutnya klik Tarif. Pada panel ini terdapat fungsi-fungsi untuk 


mengatur tarif per jam warnet, dan tingkat pembulatan rupiah per 
berapa menit, sesuai dengan selera masing-masing warnet, seperti 


Gambar 18. 


. “Fractioned after ... minutes” adalah fungsi pecahan per detik yang 


akan kita setting. Kondisi default adalah per detik. Apabila dibiar- 
kan, maka tarif akan bergerak per detik sejak awal. Namun apabila 
kita telah memiliki kebijakan pembulatan per berapa menit, maka 
pada menu ini kita bisa set sesuai dengan selera kita. Misalnya kita 
isi 1000, maka tarif pecah per detik baru berlaku setelah 1000 me- 
nit, seperti pada Gambar 19. 


. “Price per hour” adalah isian untuk tarif per jam warnet kita. Isikan 


sesuai dengan tarif warnet, misalnya 3000, 4000, dan seterusnya. 


. “Start time” secara default akan dihitung pada pukul 00:00. 
. Klik semua hari: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, apabila kita meng- 


inginkan tarif berlaku selama 7 hari tanpa perkecualian. 


. “Add price” ini menjadi kunci, apabila kita menginginkan variasi 


tarif berdasarkan menit. Misalnya pengguna/user akan dikenakan 
tarif 1000 pada 20 menit pertama. Maka kita isi “Minutes” dengan 
20, dan “Price” dengan 1000 » Accept. 


. Selanjutnya, sesuaikan tarif pembulatan sesuai dengan kebijakan 


masing-masing warnet. 


. Pada panel paling bawah terdapat panel “Members”. Pada panel 


ini terdapat berbagai menu, apabila pada masing-masing warnet 
melaksanakan kebijakan tarif yang berbeda kepada members yang 
telah terdaftar pada warnet mereka. Klik “New” untuk menambah- 
kan member (Gambar 20). 


tne seri Sm a ma ta 














Mengedit header dan footer di nota. 


| Add price] Delete ice 








Menambah produk. 





Mengedit tarif. 





. Pada type the name, isikan dengan nama member. Berikutnya, isi- 
kan e-mail, nomor telepon dan seterusnya, seperti Gambar 21. 

. Untuk melihat pemakaian seorang klien, klik gambar komputer 
klien, misalnya redcafe09, seperti Gambar 22. 

. Untuk mengetahui jumlah pemakaian/keuangan semua klien ma- 
suk ke panel “Log” yang terdapat di bawah panel “Clients”, dengan 
tampilan log seperti Gambar 23. 

. Tampilan hasil cetak bukti pemakaian atau nota untuk sebuah 
klien, misalnya redcafe02, adalah seperti Gambar 24. 


Setelah selesai menginstalasi serta mengonfigurasi billing CCL, ten- 


PRAKTIK INSTAN 


gunakan pembulatan per detik, per menit, dan seterusnya. Bisa 
menerapkan tarif yang berbeda untuk pengguna biasa dan mem- 
ber, misalnya tarif berbeda berdasarkan waktu atau hari. 

Billing CCL bersifat bebas dari segi jumlah PC Client, kita bisa me- 
nambah jumlah PC Client dengan hanya klik, dan mengonfigura- 
sinya. Berbeda dengan billing yang berbayar, kita harus menentu- 
kan terlebih dahulu jumlah PC Client ketika membeli billing system 
tersebut, misal untuk 10 PC. Meskipun Billing yang berbayar me- 
mungkinkan kita juga untuk membeli yang versi unlimitted client, 
namun tentunya ada biaya lebih yang harus dibayar. 

Billing CCL memberikan kemudahan untuk penjualan produk atau 


tunya kita ingin mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari jasa lain yang user beli selama menggunakan Internet. Jumlahnya 


billing system yang baru kita pasang di warnet. bisa diakumulasikan ke dalam nilai rupiah pemakaian Internet. 


1. Secara gamblang, kelebihannya adalah billing CCL ini FREE alias Mendukung penghitungan mundur pemakaian Internet, untuk 


redcafeOl redcafe02 redcafe03 redcafe04 redcafe05 


redcafe06 redcafe07 redcafece WENG) vedcarei0 


kita tidak mengeluarkan uang lebih untuk membeli lisensi. Mung- 
kin biaya hanya berlaku untuk akses Internet, untuk men-download 
atau biaya pengganti copy CD. 

Tampilan yang user friendly dan cantik, memudahkan operator 
mengetahui jumlah PC Client yang aktif. Operator juga bisa menge- 
tahui PC Client dalam keadaan mati atau hidup, dan mengetahui 
apabila tiba-tiba koneksi dengan PC Client terputus, lewat tampilan 
gambar icon PC yang berwarna merah, biru dan hijau. Tampilan 
cukup komunikatif, interface-nya sangat sederhana, dengan penem- 
patan panel yang dinamis. 

Pemilik/pengelola warnet bebas menentukan tarif. Baik tarif peng- 
gunaan per jam maupun tarif pembulatan penghitungan yang 
sangat fleksibel, karena mudah diubah secara manual. Bisa meng- 


Delete New 
BERAT clier client 
P redcafel? PR ba aa Pa D PR PAR aaa 


redoafei? credeafe0S redcafe04 radcak at, 





6 


pen 7 406707 








Melihat pemakaian satu klien. 


jumlah pemakaian tertentu (misalnya pemakaian 1 jam, maka 
billing CCL akan menghitung mundur pemakaian untuk harga pe- 
makaian 1 jam), pause (berhenti sementara, untuk kemudian dilan- 
jutkan lagi), serta perpindahan penghitungan (misal user di nomor 
2 ingin pindah ke 8). 


Billing CCL juga memiliki beberapa kelemahan yang mungkin bagi 


sebagian pemilik/pengelola warnet bukan hal signifikan, antara lain: 


L, 
2 


Log untuk melihat pemakaian semua user. 


Input data atau pemasukan penghitungan tarif secara manual. 
Laporan keuangan berupa log, apabila kita save akan tersimpan se- 
cara hidden. Jadi, tidak bisa kita print secara langsung, melainkan 
harus dilihat secara manual. Ô 

Romi Muharyono (redmouse 21 @yahoo.com| 


Product 2 
= = = = = = = = = = 1 re 
adha] reccafe2 redcafe0s radhi ah redcafelS cedcafel6 redcafe0? ratahan redcafe09 redcafel0 |2 7, l 


Melengkapi data member. 


redmouse 

internet cafe 

jl. werkudoro 162 tegal 
Ticket number: 00002 
Date: 15:37:45 26/06/2007 


redcafe02 
00:00:52 


Client: 
Total time: 


Products: $ 0.00 


Workstation time: $ 900.00 
Total price: $ 900.00 


Terima kasih atas kunjungan anda 
Kepuasan anda kebanggaan kami 


Hasil cetak bukti pemakaian atau nota. 





SOLUSI 


Export Database MySQL 
ke Format CSV 
























ntuk membuat è penata piraton Lal" Ir) 
Eile Edit View History Bookmarks Tools Help sh 
laporan dari database »-»-@QOe! pngen atha ai upa arana aha kpan, mana php [e] >) GIH] IG) 
& Started fl Latest BBC A eS See AÉ PISS ASR Calc 
M L ke dalam e Downloade CE) aa = a 
PR e dala — SS aBaktaa we E AS ES ER 
format file yang dapat W Caves TA GET A AA Baang J 


| A1 ~| fo E = [movie id 


ww a eee 
| 1 [movie id Imovie name movie type movie year movie leadactor movie director 
1 2 





dibuka dengan OpenOffice. 


server monitoring ...bian etch p2.html Open 
Done 





Remove 

Org Calc, kita dapat Es Sa = — sa a : 2 
Dara - 3 3 Grand Canyon 2 1991 4 3 

menyimpan hasil dump MY. at 

rt 

database MySQL ke format gadungan eai a E F = 

| | From row ce 3 = 

CSV. Berikut penjelasannya. sieht (Hee 


Pada beberapa kasus, mungkin kita ingin 
mencetak suatu data yang terdapat dalam 
tabel suatu database MySQL, ke dalam for- 
mat file yang dapat dibuka oleh Microsoft 
Excel/OpenOffice.Org Calc. Biasanya, data 
yang dicetak dapat terdiri dari beberapa field 
yang memiliki banyak data. 

Sebagai contoh kasus, dimisalkan kita 
akan menggunakan database moviesite yang 
terdapat dalam rubrik Workshop edisi ini. 
Dari database movie tersebut, kita akan 
meng-export semua data yang terdapat 
dalam tabel movie ke dalam format CSV, 
sehingga dapat dibuka oleh aplikasi Open- 
Office.Org Calc. Untuk melakukan hal ini, 
gunakan skrip berikut: 

<? 
// Koneksi ke database yang ingin 
digunakan 


Sdatabase="moviesite” : 


// mendefinisikan tabel movie sebagai 
tabel 

// yang akan diexport ke dalam for 
mat CSV 


Stable="movie” ; 


mysc comeet (“localhogt” Supri yan 


DL. Lapak) 5 


44 08/2007 M INFOLINUK 


Melakukan export tabel MySQL ke dalam format CSV, kini mudah untuk dilakukan. 


wyasa select dol Saatasase) ; 


Şresult=myscl e a (“select ~ irom 
Stable”); 


Se MAH 


// Mengambil semua nama fields yang 
terdapat di tabel movie 

Selo = mysal list melde Sdatabase, 
Stable) ; 


// Menghitung jumlah tabel field dan 
meletakkan nilainya 
// ke dalam variabel Scolumns 


Scolumns = mysql num fields(Snelds) ; 


// Meletakkan semua nama fields ke 
variabel Sout 

for ($i = 0; $i < Scolumns: $i++) { 
sl=mysql meld name (Sields, SL) p 
Sout em ee 

} 


$out = ile 


// Menambah semua nilai dalam tabel 
ke variabel Sout 

wakile (Sl. = mysal ferem 

array (Sresult)) | 


for ($i = 0; Si < Scolums: Sisi) { 
Sout eS ana ewer 

} 

Soule A a 


} 


// Membuka file hasil export, movie. 
csv 
Open file export.csv. 


Sf = fopen (‘movie.csv’,’w’); 


// Memberikan semua hasil Sout ke 
file movie, Cov 
EOE Ss (Sty SOUT) p 
BelOse (SE); 
header ('Content-type: application/ 
CEY”) p 
header (‘Content-Disposition: 
attachment; filename="movie.csv”’); 
nee ane | Nowi, csv” ) p 
?> 
Simpan skrip di atas dengan nama ex- 
port_movie.php. Jalankan dari web browser 
Anda, dan hasil export tabel movie yang 
sudah berbentuk file CSV, langsung segera 
dapat terbuka dengan menggunakan Micro- 
soft Excel/OpenOffice.Org Calc. Selamat 
mencoba! Ô 
Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL MASS RENAMER 





tulisan ini. 


Kita seringkali menyimpan berbagai file di 
satu direktori dengan tidak rapi, dari sisi 
nama file. Terutama file-file hasil foto, atau 
berbagai koleksi gambar lainnya. Ketika 
jumlah file masih sedikit, kita mungkin 
masih bisa mengubah nama file gambar 
agar tampak lebih rapi. Tapi, kalau jumlah 
file sudah mencapai ribuan, biasanya rasa 
malas akan muncul. 

Di tulisan ini, kita akan membuat sebuah 
utility mass renamer sederhana, yang dapat 
mengubah nama file dengan cepat dan ter- 
pola. Dengan demikian, aneka nama file kita 
yang mencapai ribuan bisa diubah menjadi 
gambar0001, gambar0002, dan seterusnya. 
Tentu saja, prefix nama file dan panjang pad- 
ding nomor urut bisa disesuaikan. 

Program akan kita bangun mengguna- 
kan shell script, memanfaatkan tool standar 
sistem. Dengan demikian, program dapat 
berjalan pada berbagai distribusi Linux, 
bahkan di Windows, misalnya dengan 
bantuan cygwin. 

Tulisan ini dibangun di atas sistem slack- 
ware 11, namun seharusnya dapat diterap- 
kan pada sistem lain tanpa permasalahan. 
Shell yang digunakan adalah bash. 

Sebagai contoh, kita memiliki sebuah 
direktori dengan nama TEST, yang mengan- 
dung beberapa file contoh berikut: 

$ ls -1 TEST/ 


gambar 1.png 


pemandangan\ pantai" 1.jPG 

Nantinya, semua gambar di direktori 

TEST tersebut akan: 

@ dikopikan ke direktori TEST.OUT 

@ diberi nama dengan pola nama file IM- 
AGEXXXXX, di mana XXXXX menunjuk- 
kan nomor file, dilengkapi dengan 
padding angka 0. Contoh: IMAGE00001, 
IMAGE00002, dan seterusnya. 

@ Ekstensi nama file akan dipertahankan, 
dan akan ditambahkan ke nama file yang 


baru. 


Setelah proses berlangsung dengan baik, 
direktori TEST bisa dihapus, dan direktori 
TEST.OUT bisa diganti nama menjadi 
TESI: 

Berikut ini kita akan melihat source code 
nmass-renamer, utility yang akan kita bangun 
kali ini: 

lpn, Sh 


#nmass-rename 
#simple mass rename program 


#http: //www.noprianto.com/code.php 


if | S$# -ne 4 | 
then 

echo “nmass-rename (c) 
Neprlanto, 2007. Grin.’ 


echo “http://www.noprianto. 


unya banyak file gambar dengan aneka nama yang tidak beraturan? Ingin 
merapikannya dengan mudah dan cepat? Gunakan saja berbagai utility untuk 


mengubah nama file. Tidak punya? Buat saja sendiri. Kita akan membahasnya di 


P rek <lengthns” 
echo “example: $0 TESTDIR 
TESTDIR.OUT IMAGE 5 “ 
echo “ result: TESTDIR.OUT/ 
IMAGE00001, TESTDIR.0UT/IMAGEO0002, 


echo 
exit 1 
fi 
ie =a so" | 
then 
mkdir =p. “S27 
fi 
COUNTER=1 


kor £ im ody * 
do 
NEW FN- printf “%s/%s%0$4d"” 
SPPE ORS COUNTERS 
NEW EXT- echo ${f##*.}> 
NEW FILE-" SNEW FN. SNEW EXT” 
echo “Copying SE to SNEW 
PILE” 
COR “Si MSN FILE? 
COUNTER=S ( (SCOUNTER+1) ) 


done 


echo “done” 


Berikanlah hak akses executable, dengan 


mobil! keren\ (dapat\ dari! teman). com/ code . php” perintah berikut: 


PNG echo S chmod +x nmass-rename 


new\ image\ 123.JPG echo “$0 <input directory» Program ini akan menerima empat 


46 08/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


argumen: 

@ 1: direktori tempat, berisikan file-file 
yang ingin diubah namanya. 

@ 2: direktori output. Apabila tidak ditemu- 
kan, akan dibuat terlebih dahulu secara 
otomatis. 

@ 3: prefix nama file baru. Sebagai contoh: 
IMAGE, atau GAMBAR, atau FILE dan 
lainnya 

@ 4: jumlah digit nomor urut, yang akan 
di-padding dengan 0. 


Contoh penggunaan: 
$ ./nmass-renamer TEST TEST.OUT 
IMAGE 5 
Copying, LEST/ gambar 1 png te TEST, 
OUT/IMAGE00001.png 
Copying TEST/mobil keren (dapat dari 
teman) .PNG to TEST.OUT/IMAGE00002. 
PNG 
Copying TEST/new image 123.JPG to 
TEST .OUT/IMAGE00003.J3PG 
Copying TEST/pemandangan pantai 
1.jPG to TEST.OUT/IMAGE00004.jPG 
done 

Contoh lain dengan prefix (file-), dan 

length (2) yang berbeda: 

S$ ./nmass-renamer TEST TEST.OUT.2 
file- 2 
Copying TEST/gambas 1 png te TEST. 
OUT.2/file-01.png 
Copying TEST/mobil keren (dapat dari 
teman) .PNG to TEST.OUT.2/file-02.PNG 
Copying TEST/new image 123.JPG to 
TEST.OUT.2/file-03.JPG 
Copying TEST/pemandangan pantai 
1.jPG to TEST.OUT.2/file-04.jPG 


done 


Penjelasan source code: 

@ Pertama-tama, kita akan memeriksa 
jumlah argumen yang diberikan. Apa- 
bila tidak sama dengan 4, program akan 
keluar dengan exit code 1. 

if | S# -ne 4 | 
chen 


exit i 
fi 
@ Kemudian, kita akan memeriksa apakah 
direktori output ditemukan. Apabila 
tidak, kita akan membuatnya. 
AE l l =el S52% ] 


www.infolinux.web.id 


then 
mike -p S527 
ft 
@ Counter nama file diset ke 1. 


COUNTER=1 

@ Untuk setiap file yang ditemukan 
@ Kita akan membuat nama file baru, 
sesuai dengan prefix dan panjang 
nomor yang diminta. Untuk mem- 
kita 
bantuan printf: 


format, mempergunakan 
NEW FN- printf 
“%s/%5%0$4d" $2 $3 SCOUNTER” 
@ Ekstensi file bisa kita dapatkan 
dengan cara berikut: 
NEW EXT- echo ${f##*.}> 


@ Nama file baru kemudian didapat- 
kan: 
NEW FILE-"SNEW FN.SNEW 
EXT” 

@ Pengopian file ke file baru dilakukan: 
cp -a “$f” “SNEW FILE” 

@ Counter ditambahkan dengan 1: 
COUNTER-$ ( ($COUNTER+1) ) 

Beberapa 


catatan penting tentang 


program: 


Centrin Broadband 
Building 
UNLIMITED 
BROADBAND 
INTERNET ACCESS 
mulai dari 


SAAT INI TERSEDIA DI: 

Jakarta : 

Plaza Sentral | Wisma Slipi | Panin 
Pusat & Panin Senayan | Graha 
Surya Internusa | Plaza DM | Plaza 
Lippo | Kawasan Mangga Dua | 
Ratu Plaza Office Tower | Panin Life 
Plaza 

Luar Jakarta : 

Wisma Darmala Surabaya | Bumi 
Mandiri Surabaya | Wisma Lippo, 
Bandung | Gedung Dana Graha, 
Batam 


TUTORIAL MASS RENAMER 


@ Kita tidak mengubah sama sekali ekstensi 
file. Sebenarnya, kita bisa saja men- 
gubahnya ke huruf besar atau huruf kecil 
(misalnya dengan bantuan program tr), 
namun karena nama file adalah case sensi- 
tive di Linux, kita tetap mempertahankan. 
Silakan disesuaikan dengan preferensi 
Anda. 

@ Kita tidak memindahkan file, namun 
mengopikan file. Anda bisa mengganti 
cp dengan mv, apabila ingin memindah- 
kan file. Beberapa pengguna lebih senang 
memindahkan, terutama kalau memiliki 
koleksi yang memakan ruang harddisk 
yang besar. Ketika Anda melakukan pe- 
mindahan, pastikan Anda memberikan 
pemeriksaan tambahan, agar tidak ada 
proses yang dilakukan secara parsial. 

@ Dengan menggunakan dialog atau Xdia- 
log, kita bisa menampilkan progress bar 
agar lebih menarik. Pembahasan tentang 
progress bar di shell script telah dibahas 
di Infolinux. 


Demikianlah contoh program mass 
kita. Silakan dimodifikasi 
sesuai dengan kebutuhan Anda. Selamat 


renamer 


mencoba. A 
Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


SERVER CO-LOCATION 
Super Saver Package, 
Rp.500.000 per bulan 


*ketentuan berlangganan berlaku, minimal berlangganan 1 tahun 


Centrin ADSL 


UNLIMITED INTERNET ACCESS, 
Mulai dari Rp.300.000/bulan* 


*Harga belum termasuk Link ADSL-link Telkom 


GRATIS 
MODEM 
ADSL 


CentrinGnline 


Hubungi : PT Centrin Online Tbk, 
021-5296.1010 

email : marketing@centrin.net.id 
www.centrin.net.id 


Penawaran berlaku sampai 31 Agustus 2007 





INFOLINUX H 08/2007 47 


TUTORIAL SYSTEM GALL 


tabil atau tidaknya suatu sistem operasi, tidak terlepas dari kemampuan kernel untuk 


menangani proses. Linux sendiri termasuk salah satu sistem operasi yang cukup hebat 


menangani proses. Di tulisan ini, kita akan membahas beberapa system call untuk 


bekerja dengan proses di Linux. 


Proses secara sederhana dapat diartikan seba- 
gai program yang sedang berjalan. Di sistem 
operasi, suatu proses memiliki status ter- 
tentu. Sebagai contoh, apakah suatu proses 
sedang berjalan atau tidak sedang berjalan. 
Kemudian, proses sendiri juga memiliki 
pemilik. Proses pun juga bisa membuka file, 
dan menariknya di Linux dan beberapa sistem 
operasi lain, proses pun bisa memiliki anak. 

Cakupan pembahasan proses sendiri 
sangatlah luas. Satu buku pun rasanya tidak 
akan cukup untuk membahas penanganan 
proses di Linux. Kita, di tulisan ini, akan 
membahas sedikit tentang dasar-dasar 
proses. Di kesempatan-kesempatan lain, 
kita akan melangkah lebih lanjut mengeks- 
plorasi penanganan proses di Linux. 

Semua contoh di tulisan ini dibuat di atas 
Slackware 11, gcc 3.4.6 dan kernel 2.6.18, 
namun seharusnya dapat diterapkan tanpa 
masalah pada sistem lainnya. 


Melihat daftar proses 
Untuk melihat daftar proses, pergunakan- 
lah program ps. Contoh: 


$ ps 

POD TEY TIME CMD 
3504 pts/0 00:00:00 bash 
3516 pts/0 00:00:00 ps 


Pada contoh tersebut, kolom paling kiri 
adalah PID, atau Process Identifier. Setiap 
proses memiliki ID sendiri-sendiri yang unik. 

Untuk melihat semua proses di sistem 
(sintaks BSD), berikanlah argumen ax ketika 


menjalankan ps: 


48 08/2007 m INFOLINUX 


$ ps ax 
DID Try STAT TIME COMMAND 
l g Ss 0:00 imie [3] 
2 SN 0010 
Iksoftirgd/ 0] 
DR S< 0:00 
[events/0] 
4 ? Se 0:00 [khelper] 
5S? < 0:00 [kthread] 
25030 F Ss 0: 00 xv 
3504 pec, 0 Ss 0:00 bash 


Untuk menampilkan daftar proses 
lengkap dengan user yang menjalankan 


(pemilik), berikanlah perintah berikut: 


S ps aux 

nop A020 ©. 0.2 3376 

1844 ? Ss Ass G6 000 VvE 
nop A024 0.0 0,2 3424 

1968 pts/ 1 Ss 116 0:00 bash 


PID lebih detail 


PID sendiri merupakan integer positif mulai 
dari 1. Terakhir, penulis mendapatkan 
informasi, jumlah PID mampu mencapai 
angka 1 juta (kernel 2.6). 

Proses dengan PID 1, yaitu init, merupakan 
nenek moyang proses. Program init sendiri 
merupakan program yang pertama dijalankan 
(setelah melalui initrd atau initramfs — apabila 
dipergunakan) pada saat sistem boot. 


Untuk bekerja dengan proses, kita selalu 
bekerja dengan PID. 


Tree proses 
Proses bisa memiliki anak dan orang tua 
(kecuali init). Hubungan antara anak dan 
orang tua proses dari sisi internal kernel, 
merupakan hal yang cukup kompleks. Kita 
akan membahasnya pada kesempatan lain. 

Untuk melihat tree proses dan mendapat- 
kan gambaran besar hubungan anak dan 
orang tua, gunakanlah program pstree, 
seperti contoh berikut: 

S pstree 


init-+-acpid 


|-6* [agetty] 

|-atd 

| -crond 

| -events/0 

| -inetd 

| -khelper 

| -klogd 

|-ksoftirgd/0 

| -kthread-+-aio/0 

| |-ata/0 

| |-ata_aux 

| | -kacpid 

| | -kblockd/0 
| | -khubd 

| | -kpsmoused 
| | -kseriod 

| | -kswapdo 

| | -2* [pccardd] 
| | -2* [pdflush] 
| |-reiserfs/0 


www.infolinux.web.id 


| | -xfsbufd 
| | -xfsdatad/0 
| | -xfslogd/0 
| ~-xfssyncd 
|-sshd 
| -syslogd 
| -udevd 

(dipotong) 


system call: mendapatkan PID 
Untuk mendapatkan PID proses kita, 
gunakanlah system call getpidQ): 

#include <sys/types.h> 


#include <unistd.h> 


paid t getpic vod); 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
getpid(), yang disimpan pada source code 
s_getpid.c: 

include <stdio.h> 
Pinelide unis e@r AS 


#include <sys/types.h> 


Int manm) 


{ 


Pld paud, 
pid = getpid(); 


Tprintf (stdout, “PID saya adalah 
sana” pid) + 


Keruak. 


) 


Lakukanlah kompilasi dengan memberi- 
kan perintah berikut: 
ŞS gee -© e getpid Gema, 
Contoh output: 
$ ./s_getpid 
PID saya adalah 3716 
Harap diperhatikan, program langsung 
selesai setelah menampilkan PID. Dengan 
demikian, PID tersebut tidak akan tampak 
pada keluaran program ps ax. 


System call: mendapatkan PID 
proses orang tua 
Untuk mendapatkan PID proses orang tua, 
gunakanlah system call getppid(): 

#include <sys/types.h> 


#include <unistd.h> 


www.infolinux.web.id 


pid t getppid (void): 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
getppid(), yang disimpan pada source code 
s getppid.c: 

mnelude SERI 
nanelude “<unistd.h> 


#include <sys/types.h> 


Ine malin) 


{ 


pad pid, DLE 


pid = getpid(); 
ppid = getppid(); 


fprintf (stdout, “PID saya adalah 
sana” padl) p 

ajoe (Stdeur, “PID proces Orang 
tua saya adalah %d\n”, ppid); 


return 0; 


} 


Lakukanlah kompilasi dengan memberi- 
kan perintah berikut: 
$ gee -© 5 getppLd s Gempa. e 
Contoh output: 
$ ./s_getppid 
PID saya adalah 3759 
PID proses orang tua saya adalah 


3504 


System call: membatalkan proses 

Ketika proses kita sedang berjalan, pada 

kondisi tertentu, kita bisa membatalkan 

program kita, seperti ketika dikenakan 

SIGABRT. Untuk membatalkan 

proses, gunakanlah system call abort(): 
#anelude <stdlib.h> 


signal 


void abort (vord) z 
Berikut ini adalah contoh penggunaan 
abort(), yang disimpan pada source code 
s aborte 
#include <stdio.h> 


Hinclude <unistd.h= 


Ine maim) 


{ 


abort () ; 


return 0: 


TUTORIAL SYSTEM GALL 


} 


Lakukanlah kompilasi dengan memberi- 
kan perintah berikut: 
$ gee -0 & abort © Ruu, 
Contoh output: 
S3 JO abort 
Aborted 


Sekilas tentang signal 
Komunikasi proses satu dengan proses lain 
adalah topik yang sangat menarik. Dalam 
bentuk sangat sederhana, dan merupakan 
salah satu cara tertua, komunikasi proses 
dilakukan dalam bentuk saling mengirimkan 
signal. Ketika suatu proses menerima signal, 
terdapat tiga aksi yang bisa dilakukan: 

@ menuruti aksi default suatu signal. 
Misalnya, ketika suatu proses dikirim- 
kan SIGTERM dengan aksi default 
proses diterminasi, maka proses akan 
diterminasi. 

@ Melakukan aksi 
dengan aksi sebelumnya, proses dapat 


sendiri. Berlawanan 


mengimplementasikan signal handler 


yang 
dikirimkan kepadanya. Terdapat dua 


tertentu, untuk signal-signal 
signal yang tidak bisa dibelokkan, yaitu 
SIGKILL dan SIGSTOP. 

@ Mengabaikan signal. Terdapat dua signal 
yang tidak bisa diblok, yaitu SIGKILL 


dan SIGSTOP. 


Untuk mengirimkan signal ke suatu 
proses, kita bisa mempergunakan program 
kill. Untuk itu, kita perlu mengetahui PID 
proses dan signal yang ingin dikirim (signal 
default adalah SIGTERM). 

Untuk mendapatkan daftar signal, cara 
termudah adalah dengan menjalankan 
program kill dengan argumen -l. Contoh: 

SAN 
1) SIGHUP 2) SIGINT 
3) SIGQUIT 4) SIGILL 


59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 
61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2 
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX 
Lebih lanjut tentang penanganan signal, 
akan kita bahas pada kesempatan lain. 


system call: Program bunuh diri 
Proses yang bunuh diri, tentu tidak ada 


hubungannya dengan fenomena bunuh diri 


INFOLINUX = 08/2007 49 


TUTORIAL SYSTEM GALL 


yang cukup sering terjadi di masyarakat. Di 
contoh ini, kita akan membahas program 
yang melakukan bunuh diri, setelah men- 
capai kondisi tertentu. 

Secara teknis, bunuh diri berarti mengi- 
rimkan signal yang mematikan kepada diri 
sendiri. Untuk mengirimkan signal, kita 
mempergunakan system call kill: 

#include <sys/types.h> 


#include <sSignal.h> 


ime ken (pie E Pie, ine S10); 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
kill), yang disimpan pada source code s_ 
kill 1.c: 

#include <stdio.h> 
#include <signal.h> 
#include <sys/types.h> 


#include <unistd.h> 


Int main) 


{ 


pian pid, 


Wag aLe 


pid = getpid(); 


Fprintt (stdout, “Self terminating 
program\n”) ; 
Dala sedot My PID ie SONI, 


pad 


fom (i=-5; dead) a=) 
oa (etdout, el Wien i 


Sleep (1); 


} 


Fprintr (stdout, “Sending my sale 
the TERM signal\n”) ; 


kill (pid, SIGTERM) ; 


Hamun (stdout, “Should not 


reach here\n”) ; 


) 


return 0: 


} 


Lakukanlah kompilasi, dengan mem- 


50 08/2007 E INFOLINUX 


berikan perintah berikut: 
$ gee -0 © kill Ss ee 
Contoh output: 
S o /B kilil 1 
Self terminating program 


My PID aal SAS 


FH N WW fF UU 


Sending my self the TERM signal 
Terminated 
Penjelasan source code: 

@ Pertama-tama, kita mendapatkan PID 
proses dengan getpid(). 

@ Kita melakukan perulangan yang mencetak 
5,4,3,2,1, di 
perulangan ditunda selama 1 detik. 

@ Setelah perulangan selesai, kita 
mengirimkan SIGTERM kepada diri 
sendiri. Ini kita lakukan dengan system 


mana masing-masing 


call kill). Proses harusnya diterminasi. 

@ Apabila proses gagal diterminasi, maka 
program akan secara terus menerus 
menampilkan tulisan Should not reach 
here. 

@ Catatan tambahan: untuk mengirimkan 
signal ke diri sendiri, kita bisa pula mem- 
pergunakan system call raise(). 


System call: membuat program kill 
sederhana 
Di contoh ini, kita akan membuat sendiri 
program kill, mempergunakan system 
call kill) yang telah dibahas sebelumnya. 
Berikut ini adalah isi file s kill 2.c: 

#include <stdio.h> 

#include <signal.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> 


#include <errno.h> 


#include <string.h> 


int mainline arge, char = awrcw H) 


{ 


Pld & pid, 
aE Sap 


int ret; 


fprintk (stderr, “Usage ts <pad>s 


<Signal_number>\n”, argv[0]); 


pid = atoi (argv[1]); 


rer = ka pi deg: 
ie (zet l= 0) 
{ 
tosiner (stderr, “seol, 
strerror(errno) ) ; 


exit (errno); 


else 


Tpi (Sedut, Yea, 
strerror (errno)); 


) 


Karuan 0s 


} 


Lakukanlah kompilasi, dengan mem- 
berikan perintah berikut: 
> gee -@ a kill 2 © kill 26 
Contoh output: 
D 
Usage je kill 2 <pid>= signal 


number> 


ja NG 
Operation not permitted 
Pada contoh ini, sebagai user biasa,kita 
ingin membunuh init (PID 1) dengan signal 
SIGKILL. Tentu saja tidak diizinkan. 
$ ./s kill 2 3999 9 
Success 
[Lie Killed vi 
Pada contoh ini, kita menjalankan vi, 
kemudian menekan CTRL-Z untuk men- 
jadikannya proses background. 
S1 Peka na Ayo 15 
Success 
Ketika kita ingin menjalankan kembali 
vi di foreground, vi akan menampilkan pesan 
berikut: 
Vim: Caught deadly signal TERM 
vims hanished 
Terminaced 
Sampai di sini dulu pembahasan kita. Di 
berbagai kesempatan lain, kita akan mem- 
bahas lagi penanganan proses di Linux. 
Selamat mencoba!) 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id| 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL VOD 


ideo CD merupakan media distribusi film yang populer. Di tulisan singkat ini, kita akan 


membahas pembuatan video CD memanfaatkan beragam format video, yang umum 


ditemukan di komputer. Pembuatan Video CD di Linux dapat dilakukan dengan mudah 


dan cepat. 


Membuat video CD di Linux bisa dilakukan 
dengan berbagai cara. Software yang dapat 
digunakan juga sangat beragam. Mulai dari 
suite aplikasi yang komplit, sampai tool kecil- 
kecil yang memiliki fungsi spesifik. 

Di tulisan ini, kita akan membuat video 
CD memanfaatkan beberapa tool command 
line. Distro yang dipergunakan di dalam 
tulisan ini adalah Slackware 11, namun 
seharusnya bisa diterapkan pada distro lain 
tanpa masalah. 

Secara umum, pembuatan video CD bisa 
dilakukan dalam beberapa tahap berikut: 

@ Mengonversi format video ke format 
Video CD. Seperti kita ketahui bersama, 
format video yang digunakan di video 
CD adalah MPEG-1. 

@ Membuat image VCD dari file-file video 
yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

@ Membakar image VCD yang dihasilkan 
sebelumnya. 


1. Konversi format video 
Untuk mengonversi format video ke MPEG- 
1, kita bisa mempergunakan program ffm- 
peg, yang bisa didapatkan dari http://ffm- 
peg.org. Bacalah file INSTALL yang terdapat 
di dalam archive untuk langkah instalasi. 

Penulis mempergunakan ffmpeg versi 
SVN-r8757. Apabila Anda mempergunakan 
versi berbeda, apabila diperlukan, sesuai- 
kanlah parameter yang digunakan. 

Di dalam contoh konversi ini, kita akan 
mengonversi file video yang diekstrak dari 
VCD, menggunakan program Windows Ex- 


52 08/2007 E INFOLINUX 


plorer di Windows. Nama file video tersebut, 
umumnya memiliki ekstensi .DAT. 

Menggunakan program file, kita bisa 
mengetahui informasi file .DAT tersebut: 

$ file temp/movie/ICE AGE 2/1/ 
AVSEO04 . DAT 

temp/movie/ICE AGE 2/1/AVSEQ04.DAT: 
RIFF (little-endian) data, wrapped 
MPEG-1 (CDXA) 

Sementara, kita membutuhkan file 
dengan format MPEG-1. 

Untuk setiap file video yang ingin 
dimasukkan ke Video CD, lakukanlah 
konversi dengan menjalankan perintah 
berikut: 

$ ffmpeg -i «FILE VIDEO YANG INGIN 
DIKONVERSI -Earger pel ved FILE 
VIDEO OUTPUT.mpg» 

Contoh: 
$ ffmpeg -i -/temp/movie/ICE AGE _ 
2/1/AVSEQ04.DAT -target pal-vcd 
1 mp3 
FFmpeg version SVN-r8757, Copyright 

(c) 2000-2007 Fabrice Bellard, et 

al, 

configuration: --prefix-/usr -- 

enable-shared --enable-gpl --enable- 
pp --enable-pthreads --disable-debug 
=-ecnable-libab2 ==enablle-libiaac == 
enable-libfaad --enable-libmp3lame 

--enable-libogg --enable-libtheora 

--enable-libvorbis --enable-x264 -- 

enable-xvid 

libavutil version: 49.4.0 


libavcodec version: 51.40.4 


Libaytocnmat version 5.12. 

buat von Ape 19) 2007 151424137 
gee: 3.4.6 
Input #0, mpeg, from ‘/home/nop/ 
temp/movie/ICE AGE 2/1/AVSEQ04.DAT’ : 

Dimer tone 00: 46-4024, stark: 
0.826667, bitrate: 1411 kb/s 

Stream #0.0[0x1c0]: Audio: mp2, 
44100 Hz, stereo, 224 kb/s 

Stream #0.1[0xle0]: Video: 
mpeglvideo, yuv420p, 352x288, 1140 
kaja, 25.00 pe (x) 

Output 0, Wed, to. mpg: 

Stream #0.0: Video: mpeglvideo, 
yuv420p, 352x288, q=2-31, 1150 kb/s, 
25-00 SANG) 

Stream #0.1: Audio: mp2, 44100 Hz, 
stereo, 224 kb/s 
Stream mapping: 

Stream #0.1 -> #0.0 

Seream ONORE OR 


Press [q] to stop encoding 


frame=70040 fps- 67 g-2.0 
Lsize= 475517kB time=2801.6 

bitrate=1390.5kbits/s 

viideo: 3932813 audio: 7/6607KE 

global headers:0kB muxing overhead 

L. 1978525 

Pada contoh ini, sebuah file 1.mpg 

akan dihasilkan. File 1.mpg tersebut telah 
bertipe: 


$ file 1.mpg 


www.infolinux.web.id 


L mog: MERE sequences wil, syseen 


multiplex 


2. Membuat image VCD 


Sampai di tahap ini, aturlah semua file 
video yang telah dikonversi di tahap se- 
belumnya, yang ingin dimasukkan ke 
dalam setiap keping VCD. Satu keping 
VCD tentunya bisa berisikan beberapa 
track, yang setiap track-nya diwakili oleh 
sebuah file video. 

Untuk membuat image VCD, kita akan 
mempergunakan program vcdimager, yang 
bisa di-download di http://www.gnu.org/soft- 
ware/vcdimager/. Bacalah file INSTALL yang 
terdapat di dalam archive, untuk langkah 
instalasi. 

Versi vcdimager yang penulis gunakan 
adalah 0.7.23. 

Untuk setiap keping VCD, lakukanlah 
pembuatan image, dengan memberikan 
perintah berikut: 

$ vcdimager «TRACK1» [TRACK2 
TRACKN] 
Contoh: 
$ vcdimager 1.mpg 
++ WARN: initializing libvcd 0.7.23 
[linux-gnu/i486] 
++ WARN: 
++ WARN: this is the Beta 
development branch! 
++ WARN: use only if you know what 
you are doing 
++ WARN: see http://www.hvrlab. 
org/~hvr/vcdimager/ for more 
information 
++ WARN: 
finished ok, image created with 
210197 sectors [46:42:47] (494383344 
bytes) 

Perintah tersebut akan menghasilkan 
file dengan nama default, videocd.bin dan 
videocd.cue. Berikut ini adalah tipe masing- 
masing file tersebut: 


S file videocd.bin 


videocd.bin: data 


S file videocd. cue 

videocd.cue: ASCII text, with CRLF 

line terminators 

Untuk nama file output non-default 

(videocd.bin dan videocd.cue), gunakanlah 
opsi: 
@ -c: file cue 
@ -b: file bin 


www.infolinux.web.id 


GNU VGDINAGED = GNU Project - Hee 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
< d ” G ft (C nttp://www.gnu.org/software/vcdimager/ 





Sorwate 


TUTORIAL VOD 


metigielsjelesgp (Rip MOZNA et 





@ Getting Started É} Latest BBC Headlines 


GNU VCDImager is a full-featured mastering suite for authoring, disassembling and analyzing Video CDs and Super Video 


CDs. 


The following features are available so far (some features are only available in the latest alpha snapshots): 


e Free software available under the GNU Public License 
e Support for Video CD 1.1 and 2.0 disc formats 
e Support for the Super Video CD 1.0 disc format 


e Full PBC (playback control) support (play lists, selection lists and end lists) 


e Support for segment play items 
e Automatic padding of MPEG streams on the fly 


e Support for 99-minute (out-of-specification) CD-R media 


e Extraction of Video CDs into files (incl. the PBC information) 


ə Runs on all major UNIX flavors and on Win32 
e Use of XML for the description of Video CDs 


Done 


Situs web vedimager. 


3. Membakar Image Video CD 


Untuk membakar image video CD yang di- 
hasilkan sebelumnya, kita akan mempergu- 
nakan program cdrdao, yang bisa di-down- 
load di http://cdrdao.sourceforge.net. Bacalah 
file INSTALL yang terdapat di dalam archive, 
untuk langkah instalasi. 

Versi cdrdao yang penulis gunakan 
adalah 1.2.1. 

Masukkanlah CD kosong ke dalam 
drive-nya, kemudian, untuk setiap file .cue 
yang dihasilkan pada langkah sebelumnya, 
lakukanlah pembakaran dengan perintah 
berikut (sebagai root): 

# cdrdao write -device <DEV> --speed 
«SPEED» «FILE CUEs 

Contoh: 

# cdrdao write --device 0,0,0 -- 
speed 16 videocd.cue 
Cdrdao version 1.2.1 =- (C) Andreas 


Mueller <andreas@daneb.de> 


Using libscg version ‘schily-0.8’ 


070,02 LITE-ON COMBO SOHC=s236V Rev: 
RSOC 
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - 


Version 2.0 (options 0x0000) 


Starting write at speed 16... 
Pausing 10 seconds = hit CIRL-C to 
abort. 

Process can be aborted with QUIT 


signal (usually CTRL-\). 





Turning BURN-Proot on 

Enabling JustSpeed. 

ERROR: Cannot set Ricoh mode page 30. 

Executing power calibration... 

Power calibration successful. 

Writing track 01 (mode MODE2 RAW/ 

MODE2 RAW )... 

Writing track 02 (mode MODE2 RAW/ 

MODE2 RAW )... 

Wrote 471 of 471 MB (Buffers 100% 

965%). 

Weote 210197 Blocks. Butter fill min 

87%/max 100%. 

Flushing cache... 

Writing finished successfully. 

Untuk mendapatkan <DEV>, gunakan- 

lah perintah berikut: 

# cdrdao scanbus 

Contoh: 
# cdrdao scanbus 
Cdrdao version 1.2.1 — (C) Andreas 


Mueller candreasadaneb.de- 


Using libscg version ‘schily-0.8’ 


OF 0; 0 LITE-ON , COMBO SOHC-5236V, 
Ree 
ATA:1,0,0 MITSUMI , 


CD-ROM SR244W1 , TO1A 

Demikianlah tiga langkah mudah 
membuat Video CD di Linux. Sampai 
di sini dulu pembahasan kita. Selamat 
mencoba! Ô 


Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 08/2007 53 


TUTORIAL PERMISSION FILE 





Seorang pemula Unix/Linux, umumnya 
cepat atau lambat akan harus mengenali 
dan memahami permission filesystem 
di Unix. Baik lewat perintah command- 
line populer “ls” ataupun lewat file man- 
ager berbasis GUI. Dalam waktu sing- 
kat, ia akan mengamati adanya konsep 
“owner”, group”, maupun sederetan bit 
permission, seperti “drwxr-xr-x”. Artikel 
ini akan menjelaskan dasar-dasar permis- 
sion di Unix, serta contoh-contoh nyata 
pengaturan permission untuk mengim- 
plementasi berbagai policy keamanan. 
Sebagian contoh diambil dari skenario 
server shared hosting, yang merupakan 
contoh yang baik, untuk melihat bagaima- 
na mengatur permission di lingkungan 


multiple user. 


Contents: 

. Konsep dasar. 

. Mengeset ownership. 

. Mengeset permission. 
Pengaturan publik dan privat. 
. Pengaturan berbasis group. 

. Pengaturan group: inklusi. 

. Pengaturan group: eksklusif. 


OM JI AD UP WNP 


. Pengaturan group: multiple group logi- 
ka AND. 

9. Pengaturan group: multiple group logi- 

ka OR. 

10. Beberapa contoh lain. 

11. Sebuah contoh lengkap. 

12. Permission tradisional vs ACL. 

13. Penutup. 


54 08/2007 E INFOLINUX 


dan implementasi dari konsep permission ini. 


1. Konsep dasar 

Setiap file/direktori di filesystem memiliki 
tiga atribut: owner, group, dan mode (atau 
protection, atau kadang disebut permission 
juga). Ketiganya berupa angka. Untuk me- 
nyatakan permission secara lengkap, notasi- 
nya biasanya (owner, group, mode). 

Owner adalah Unix uid (bertipe uid_t, 
umumnya 32-bit). Biasanya oleh “ls” atau 
file manager yang ditampilkan adalah user- 
name-nya (kecuali jika username-nya tidak 
ada; ini mungkin terjadi jika kita meng- 
ekstrak atau mengopi file dari sistem lain, 
di mana daftar user-nya tidaklah sama). 

Group adalah Unix gid (bertipe gid_t, 
umumnya 32-bit). Sama seperti owner, 
biasanya oleh “ls” atau file manager yang di- 
tampilkan adalah group name-nya, agar lebih 
manusiawi. 

Mode (atau permission) adalah sederetan 
bit O dan 1 untuk menyatakan flag akses 
(bertipe mode_t, umumnya berupa angka 
32-bit). Ada 9-bit permission dasar, yaitu r, 
w, x untuk owner, rwx untuk group, dan rwx 
untuk other (atau world). Flag r (read) meng- 
atur apakah sebuah file dapat dibaca. Flag w 
(write) mengatur apakah sebuah file dapat 
ditulisi. Flag x (execute) mengatur apakah 
sebuah objek dapat dijalankan (di-’run’). 

Untuk direktori, bit r artinya sebuah 
direktori dapat dilihat isinya (dapat di-"ls”), 
dan bit x artinya direktori tersebut dapat 
dimasuki (dapat di-”cd”). Bit w artinya kita 
dapat memasukkan file atau menghapus file 
di direktori tersebut. 


ak akses atau permission di sistem Unix/Linux, merupakan suatu konsep kepemilikan 
file/folder yang penting untuk dipahami oleh para pengguna Linux. Dalam tutorial ini, 


akan dijelaskan dasar-dasar permission di Unix/Linux, berikut dengan contoh kasus 


Dengan huruf-huruf rwx, permission 
ditulis dengan urutan owner, group, dan 
other. Contoh: rwxr-x--- artinya semua bit 
rwx menyala untuk owner (rwx), hanya bit r 
dan x menyala untuk group (r-x), dan tidak 
satupun rwx menyala untuk other (---). 

Dengan bilangan basis 8 (oktal), permis- 
sion ini dapat diekspresikan dengan tiga 
digit. Bit r bernilai 4, w bernilai 2, x bernilai 
1. Contohnya adalah 755 (kadang harus 
ditulis 0755, di mana prefiks “0” menandai 
bahwa ini oktal). Permission 755 artinya 
semua bit rwx menyala untuk owner (rwx), r 
dan x untuk group (r-x), dan r serta x untuk 
other (r-x). Di contoh sebelumnya, rwxr-x--- 
ekivalen dengan 750. 

Selain 9-bit permission dasar ini, ada 
juga beberapa bit lain seperti setuid, setgid, 
sticky, dll. Sebagian dari bit-bit ini akan 
dijelaskan sambil jalan. 

Perlu dicatat juga bahwa user root mem- 
bypass hampir semua pengecekan ini. Yang 
mana menjadi salah satu alasan untuk 
menghindari menggunakan root untuk 
kegiatan sehari-hari, karena file dan direk- 
tori kita dapat tertimpa/terhapus oleh root, 
walaupun permissionnya sudah diset cukup 
restriktif. 


2. Mengeset ownership 

Untuk mengeset atau mengubah ownership 
di command line Unix, digunakan perintah 
chown (“change owner”) dan chgrp (“change 
group”). Contoh, untuk mengubah file 
berkas.txt menjadi milik budi: 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL PERMISSION FILE 


rootoexample:— 





supriyanto example 


| File Edit View Terminal Tabs Help | File Edit View Terminal Tabs Help 
[root@example ~]# chown budi berkas.txt H [supriyanto@example ~]$ touch sample.sh al 
[root@example ~]# chgrp users berkas.txt [supriyanto@example ~]$ ls -alh sample.sh 


[root@example ~]# chown budi.users berkas.txt 


[root@example ~]# ls -alh berkas.txt 


-rw-r--r-- 1 budi users 0 Jun 19 08:11 berkas.txt 


[root@example ~]# J 


Mengubah hak kepemilikan file berkas.txt. 


# chown budi berkas.txt 
Untuk mengubah group menjadi group 
users: 
# chgrp users berkas.txt 
Chown memiliki sintaks shortcut untuk 
melakukan pengubahan owner dan group: 
p chown budi users berkas ext 
Chown hanya dapat dilakukan oleh 
root. Chgrp dapat dilakukan oleh root atau 
oleh user yang memiliki file/direktori. Jika 
dilakukan oleh si pemilik file yang bukan 
root, maka pengubahan group hanya dapat 
dilakukan ke salah satu group di mana si 
user tersebut adalah member. Pada contoh 
chgrp di atas, jika perintah dieksekusi oleh 
user Budi, maka si Budi haruslah memberi 
dari group users. User dilarang mengubah 
file-nya ke group asing lain. 


3. Mengeset permission 
Untuk mengeset permission di command 
line Unix, digunakan perintah chmod 
(“change mode”). Contoh: 
$ chmod 755 NAMAFILE 
$ chmod 0755 NAMAFILE ; # sama saja 
Perintah chmod juga mengizinkan kita 
menghidupmatikan bit secara fleksibel. 
Contoh untuk mematikan semua bit x (exe- 
cute): 
$ chmod -x NAMAFILE 
Untuk menghidupkan bit w dan x pada 
other: 
$ chmod o+rx NAMAFILE 
Chmod hanya dapat dilakukan oleh root 


atau oleh si pemilik file. 


4. Pengaturan publik dan privat 

Rata-rata file di Unix, umumnya bersifat 
publicly readable: “dapat dibaca/dieksekusi 
oleh siapa saja, tapi hanya bisa dimodifikasi 
oleh admin”. Permission-nya adalah (root, 


www.infolinux.web.id 


ple.sh 


ple.sh 











lal 


Mengubah hak kepemilikan file sample.sh. 


root, 644) atau (root, root, 755) untuk pro- 
gram. Contohnya amat banyak, misalnya 
semua file di /usr/bin, /usr/share, dll. Semua 
dokumentasi, program, library, umumnya 
bersifat publik di Unix. Toh, semua file-file 
ini memang tidak berisi data rahasia yang 
harus ditutup-tutupi. 

Bahkan lokasi-lokasi tertentu sifat- 
nya lebih bebas lagi, publicly writable 
(atau world writable): free for all. Dapat 
ditulisi oleh siapa saja. Contoh yang pal- 
ing terkenal adalah /tmp. Permission di- 
rektori ini adalah (root, root, 777). Setiap 
orang dapat menaruh file di sini karena 
bit w pada kolom other menyala. Artinya 
setiap orang memiliki akses “write” pada 
direktori ini. 

Tapi, agar tidak terlalu “anarkis”, maka 
ada bit permission tambahan lain yang 
dihidupkan pada direktori /tmp ini, yaitu 
bit sticky. Dengan hidupnya bit ini, maka 
ada restriksi tambahan: file di dalam 
direktori hanya boleh diganti nama (di-re- 
name) atau dihapus oleh pemiliknya sendi- 
ri. Artinya, Anda bisa saja menambah file 
sesuka hati ke /tmp, tapi tidak bisa seenak- 
nya menghapus atau mengganti nama file 
milik orang lain. 

Umumnya, direktori-direktori free 
for all ditambahi bit sticky ini. Untuk 
menghidupkan bit sticky di command 
line, dapat digunakan perintah “chmod 
tt” atau mode numerik 1000, contoh: 
“chmod 1777. Di perintah “ls”, Anda 


cc, 0? 


akan melihat huruf “t” atau “T” di ujung 
deretan permission mode sebagai tanda 
bahwa bit sticky menyala. 

Oke, rata-rata file di sistem bersifat 
publik. Namun tentu ada pula yang bersifat 
privat: hanya dapat dibaca oleh user tertentu 


saja (atau bahkan hanya oleh root saja). 


-rw-r--r-- 1 supriyanto supriyanto 0 Jun 19 08:15 sam 
[supriyanto@example ~]$ chmod 755 sample.sh 
[supriyanto@example ~]$ ls -alh sample.sh 

-rwxr-xr-x 1 supriyanto supriyanto 0 Jun 19 08:15 sam 


[supriyanto@example ~]$ || 














lali 


Contohnya direktori home user (/home/ 
USER) diset (USER, USER, 700). Permission 
seperti ini berarti, hanya user yang bersang- 
kutan saja yang dapat masuk. Catatan: ada 
juga distro-distro Linux yang secara default 
membuka direktori home ini menjadi 755 
atau 750, jadi Anda sebagai user perlu ber- 
hati-hati, dan memproteksi lagi file-file 
penting dan privat di dalam home Anda 
dengan 600/700. 

Contoh lain file privat adalah file berisi 
password sistem (/etc/shadow) yang diset 
(root, root, 600). Hanya root saja yang dapat 
melihat, dan menulis isi file ini. 

Contoh lain lagi, swap file. Karena dapat 
berisi segala macam informasi sistem yang 


sensitif, maka harus diset setidaknya 600. 


5, Pengaturan berbasis group 
Untuk pengaturan yang lebih fleksibel 
dan di tengah-tengah spektrum (‘tidak 
benar-benar publik, tapi tidak benar-benar 
privat”), digunakan pengaturan berbasis 
group. Seperti diketahui, sebuah group 
dapat beranggotakan lebih dari satu user, 
dan sebuah user dapat menjadi anggota 
lebih dari satu group. Dengan cara ini, kita 
dapat memberi atau mematikan akses pada 
sekelompok user tertentu. 
Kita dapat membuat group-group baru 
dengan perintah groupadd: 
# groupadd groupl 
Lalu menambahkan user ke dalam group 
ini: 
# gpasswd -a budi groupl 
Untuk mengeluarkan sebuah user dari 
keanggotaan sebuah group: 
# gpasswd -d budi groupl 
Jika sebuah group sudah tidak dibutuh- 
kan, dapat dihapus: 
# groupdel groupl 


INFOLINUX H 08/2007 55 


TUTORIAL PERMISSION FILE 


6. Pengaturan group: inklusi 

Beberapa file atau lokasi perlu dapat diak- 
ses oleh sekelompok user saja. Untuk ini, 
kita dapat mengeset file/direktori tersebut 
dengan permission (root/USER, GROUP, 
640/660/750/770). 
semua bit rwx pada kolom other, maka di 


Dengan mematikan 


luar anggota GROUP tidak ada yang dapat 
mengakses. 

Salah satu contoh adalah file-file log di 
bawah /var/log (seperti log webserver /var/ 
log/apache2 atau log FTP server /var/log/ 
xferlog), yang hanya diperuntukkan oleh 
para administrator (group adm). User biasa 
tidak diperbolehkan mengintip, karena log- 
log ini biasanya berisi catatan untuk semua 
user. Yang berarti dapat membocorkan 
lokasi file user-user lain. 

Sebuah contoh lain, di server hosting 
direktori /u/USER/sites diset (root, USER, 
751). Direktori ini berisi file-file website, 
masing-masing website dalam subdirektori 
tersendiri (contoh: /u/USER/sites/site1. 
com, /u/USER/sites/site2.org, dst). Selain 
si USER, user lain termasuk user www-data 
(web server) juga dapat masuk (bit x), tapi 
tidak dapat melihat isi website. Dengan 
begini, user lain tidak dapat mengetahui 
(me-list) di bawah /u/USER/sites ada 
website apa saja. Nama masih dapat masuk 
lebih dalam, jika ia sudah mengetahui nama 
persis website tersebut. 

Contoh lain lagi, di server host- 
ing direktori /proc diset menjadi (root, 
support-staff, 0550). Dengan demikian 
user yang bukan anggota support-staff 
tidak dapat mengakses /proc. Perintah- 
perintah seperti ps, top, netstat yang 
dijalankan non-staff menjadi tidak ber- 
fungsi. Ini berguna untuk menjaga privasi 
sistem, agar user tidak dapat mengintip 
terlalu banyak kondisi sistem, karena / 
proc banyak berisi informasi sistem ter- 
masuk proses-proses user lain. 

Catatan: Karena permission /proc ini 
akan te-reset setiap kali boot saat mount, 
maka kita perlu mengesetnya lagi setelah 


proses mount. 


7. Pengaturan group: eksklusi 

Kadang-kadang yang kita ingin lakukan jus- 
tru sebaliknya, mengunci akses dari seke- 
lompok user saja. Biasanya, di server host- 
ing ini dilakukan untuk menutup akses dari 
“user-user nakal”. Contoh: /usr/sbin/send- 


56 08/2007 E INFOLINUX 


mail dapat diset menjadi (root, no-sendmail, 
0705). User-user yang nakal karena sering 
mengirim junk e-mail, dapat dimasukkan 
sementara ke dalam group no-sendmail, 
sehingga tidak dapat mengakses program / 
usr/sbin/sendmail. Jika sudah bertobat dan 
mengaku dosa, dapat dikeluarkan lagi dari 
group no-sendmail. 

Contoh lain, /var/log diset (root, host- 
ing-user, 0705). Semua user hosting (yang 
dimasukkan ke group hosting-user, tentu- 
nya) tidak diperbolehkan masuk melihat- 
lihat. 

Contoh lain lagi, /bin/su dapat diset 
(root, no-su, 4705). Artinya semua user, 
kecuali yang masuk ke dalam group no-su, 
diperbolehkan mengakses program ini. 

Apa artinya angka 4? Ini adalah bit per- 
mission mode lain yang dinamakan setuid. 
Mode ini memiliki arti spesial, yaitu se- 
buah file setuid jika dijalankan akan ber- 
jalan bukan sebagai user yang memanggil- 
nya, tapi sebagai user owner file. Karena 
owner program /bin/su adalah root, maka 
tak peduli siapapun yang memanggil pro- 
gram ini, maka su akan berjalan sebagai 
root. Seperti kita tahu, su (“switch user”) 
berguna untuk berganti user. Kemam- 
puan ajaib berganti-ganti user ini baru 
dapat diperoleh, jika berjalan sebagai 
root. Beberapa program lain juga berjalan 
sebagai setuid-ke-root, contohnya /usr/ 
bin/passwd untuk mengganti password 
(karena harus bisa menulisi /etc/shadow). 
Membuat program setuid harus berhati- 
hati, karena dapat berisiko memberi akses 
pada user yang tidak seharusnya. Kare- 
nanya menutup akses program-program 
ini dengan mode permission yang lebih 
restriktif, ada bagusnya juga. 

Perlu dicatat bahwa memprotek pro- 
gram non-setuid dengan proteksi user 
(mis: 700) atau proteksi group (mis: 750 
atau 705), sebetulnya untuk tujuan pence- 
gahan eksekusi tidaklah benar-benar efek- 
tif, karena orang dapat saja meng-upload 
binari sendiri yang serupa. Tapi mem- 
proteksi program setuid dapat efektif, 
karena bit setuid tidak dapat seenaknya 
diset sendiri. 


8. Pengaturan group: multiple group 
logika AND 
Bagian ini hanya untuk pengguna mahir. 


Dengan trik yang penulis namakan 


direktori pembungkus, kita dapat meng- 
implementasikan kebijakan keamanan 
menutup/membuka akses, terhadap dua 
atau lebih group sekaligus. Konsepnya 
adalah karena sebuah file/direktori hanya 
dapat diberi atribut 1 group saja, maka 
kita menaruh file/direktori yang ingin 
kita protek tersebut di bawah satu atau 
lebih subdirektori lain, dan mengenakan 
atribut group-group tambahannya pada si 
subdirektori pembungkus tadi. Ibaratnya 
menaruh pintu berlapis, seperti boneka 
bersusun Rusia. 

Contoh, untuk dua group: 

# mengizinkan target diakses oleh 
anggota group A dan B: 

dir? = SEA 7505 

dit); target Pe 0) 

Efek perintah di atas adalah seorang 
user harus menjadi anggota kedua group 
dulu, sebelum bisa masuk. 

# menutup akses dari anggota group 
A dan B: 

alL / = (x; A; 705) 

aika target Mi MAD 05 

Efek perintah di atas adalah jika seorang 
user anggota salah satu group, maka tidak 
bisa masuk ke target. Entah terblokir di dir/ 
(karena anggota group A) atau di dir/target 
(karena anggota proup B). 

Untuk tiga group atau lebih, cukup 
perdalam levelnya. 


9, Pengaturan group: multiple group 
logika OR 
Bagian ini hanya untuk pengguna mahir. 
Untuk logika OR, kita dapat menggunakan 
fasilitas link di Unix. Contoh, untuk dua 
group: 

# mengizinkan target diakses oleh 


anggota group A atau B: 


diri (sz, A 150) 
dirl/target 
dir2 (x7 B; 750) 


dir2/target adalah link dari dir1/ 
target 
Efek dari perintah di atas, user anggota A 
dapat mengakses target lewat dirl. Anggota 
B dapat mengakses via dir2. 
Untuk tiga group atau lebih, cukup mem- 
perbanyak “gerbang alternatif ”-nya. 


10. Beberapa contoh lain 
Beberapa contoh lain pengaturan permis- 


sion di Unix. 


www.infolinux.web.id 





rootoexampie:— 


File Edit View Terminal Tabs Help 


[root@example ~]# 
[root@example ~]# 





[root@example ~]# groupadd groupl 
[root@example ~]# gpasswd -a budi groupl 
Adding user budi to group groupl 
[root@example ~]# gpasswd -d budi groupl 
Removing user budi from group groupl 
roupdel groupl 








Cara membuat dan menghapus group, serta menambah dan men-delete user group. 


Direktori session: /var/lib/php5 = (root, 
root, 1633). Direktori ini dipakai untuk 
menyimpan file sementara, seperti ses- 
sion. Semua user dapat menaruh file di sini. 
Tapi karena session ID (nama file) perlu di- 
rahasiakan dari user lain, maka bit r dimati- 
kan pada kolom other. Artinya, direktori ini 
tidak bisa di-”1s”. 

Mengunci file: (root, root, 0). Dengan 
mematikan semua bit, maka user selain 
root tidak dapat lagi mengakses file ini. 
Dengan tampilan “ls” pun jadi terindikasi 
jelas secara visual, bahwa file ini di-disable 
(mode-nya terlihat “--------- J: 

File backup: chmod -w (400/440/444). 
Sebagian editor sengaja mematikan permis- 
sion w pada file backup. Tujuannya adalah 
agar file tersebut tidak bisa diedit. Tentu 
saja ini bukan proteksi menyeluruh, hanya 
untuk membantu saja. User masih bisa tak 
sengaja menghapus file tersebut, dan jika 
ingin mengedit, bisa saja melakukan chmod 
+w dulu pada file tersebut. 


11. Sebuah contoh lengkap 

Berikut ini sebuah contoh yang agak lengkap, 
hierarki direktori untuk sebuah account di 
server shared hosting beserta penjelasannya. 


/u/steven/ (root, steven, 
755) 

/u/steven/ home / (steven, steven, 
700) 


/u/steven/public/ (steven, steven, 


755) 
/u/steven/mysgl/ (mysql, steven, 
550) 
/u/steven/mysql/db1/ (mysql, 


www.infolinux.web.id 


steven, 2750) 

/u/steven/sites/ (root, steven, 
751) 
/u/steven/sites/sitel.com/ 
(www-data, steven, 550) 
/u/steven/sites/sitel .com/www 
(steven, steven, 755) 
/u/steven/sites/sitel.com/syslog/ 
(root, steven, 750) 

Direktori account teratas (/u/steven) 
terbuka untuk siapa saja, karena di dalam- 
nya berbagai user sistem (mis: apache, 
mysql) harus dapat masuk. Owner diset 
menjadi root, agar user steven tidak dapat 
membuat sembarang direktori di dalam 
direktori ini. 

Direktori 
menjadi daerah privat milik user sepenuh- 


home (/u/steven/home) 
nya. Tidak boleh ada user lain yang dapat 
masuk. 

Direktori mysql (/u/steven/mysq]) diset 
demikian, agar hanya mysgl (dan user) 
yang dapat masuk. Direktori database (/ 
u/steven/mysgl/dbl) diset menjadi milik 
mysql, agar hanya mysql yang dapat mem- 
buat file-file tabel dll. Namun diset setgid 
(2000), yang artinya file-file yang tercipta 
di bawah direktori 


group-nya diset menjadi user steven. Ini 


tersebut otomatis 


berguna untuk tujuan perhitungan group 
guota. 

Direktori sites (/u/steven/sites) perlu 
dapat dimasuki oleh user itu sendiri, oleh 
apache, dan oleh beberapa user sistem lain. 
Tapi user sistem lain atau user hosting lain 
tidak dapat mengintip nama-nama situs di 
bawah sites/. 


TUTORIAL PERMISSION FILE 


12. Permission tradisional vs ACL 
Model permission yang telah dijelaskan 
di artikel ini, sebetulnya disebut model 
tradisional Unix (atau model tradisional 
POSIX). Mengapa disebut tradisional? 
Karena telah ada sejak lama, sejak zaman- 
zaman awal Unix dikembangkan, bahkan 
jauh sebelum Linus lahir, Praktis semua 
varian Unix mendukung model ini. Alasan 
lain disebut tradisional adalah karena 
telah dikembangkan model permission 
yang lebih fleksibel, seperti ACL (access 
control lists). 

Dengan ACL, pengaturan permission 
bisa lebih fleksibel. Konsepnya adalah 
setiap file/direktori dapat memiliki daftar 
aturan akses. Dengan aturan yang dapat 
lebih dari satu inilah diperoleh fleksibili- 
tas. User-user dan group-group yang ber- 
beda dapat diberi aturan akses yang ber- 
beda-beda. Misalnya, untuk sebuah file A: 
user A, B, C dapat membaca dan menulis. 
Group D, E juga dapat menulis, tapi group 
F sama sekali tidak dapat mengakses, 
dst. Dengan model tradisional POSIX, 
hal ini sulit dilakukan. Bisa, tapi akan 
melibatkan penciptaan group-group baru, 
karena sebuah file/direktori hanya bisa di- 
asosiasikan dengan satu group saja. 

Tapi kenapa sampai hari ini, model 
tradisional POSIX tetap mendominasi 
dan populer? 

Alasan utama adalah karena ke- 
sederhanaannya. Karena sederhana, 
mudah dimengerti. Karena sederhana, 
mudah ditampilkan secara ringkas. 
Karena sederhana, mudah diuji/diaudit. 
Alasan lain adalah karena hingga hari ini 
masih ada tool-tool filesystem yang be- 
lum aware terhadap keberadaan ACL. Se- 
hingga jika tidak hati-hati, ACL ini dapat 
hilang/tertinggal saat file dipindah-pin- 
dah, dan akibatnya tentu risiko keaman- 
an. Di lain pihak, praktis semua tool Unix 
mendukung model tradisional POSIX, 
dari tool sederhana, seperti cp, rsync, tar 
hingga tool GUI dan komersial. 


13. Penutup 
Model UNIX/ 
POSIX adalah salah satu dasar terpenting 


permission tradisional 
keamanan di Unix/Linux. Pastikan Anda 


benar-benar familiar, dan memahami 
konsep permission ini. A 


Steven Haryanto [steven@masterwebnet.com] 


INFOLINUX = 08/2007 57 


TUTORIAL LOKASI INSTALASI 







kompleksitas tersebut. 


Kadang-kadang, kita mungkin pernah ber- 
pikir: alangkah sederhananya kalau hanya 
ada satu distribusi Linux. Satu cara konfi- 
gurasi sistem. Satu package management sys- 
tem. Dengan demikian, paling tidak insta- 
lasi program juga datang dengan cara yang 
serupa. Yang walaupun sulit, namun lama 
kelamaan, bisa dikuasai. 

Sayangnya, dunia Linux saat ini tida- 
klah demikian. Barangkali, kondisi tidak 
demikianlah yang membantu Linux bisa 
semaju seperti saat ini. 

Khusus untuk masalah instalasi program 
saja, dengan banyaknya distro Linux dan 
package management-nya, kita setidaknya 
bisa melakukan tiga hal berikut: 

@ Menuruti package management distro. 
Ini merupakan cara teraman, walaupun 
memiliki kompleksitas tersendiri. 

@ Melakukan kompilasi dari source code. 
Kita akan membahasnya di tulisan ini. 

@ Menggunakan package management 


lain. 


Khusus untuk kompilasi program dari 
source code, kita pun masih harus berhada- 
pan dengan sejumlah isu, di antaranya: 

@ Sistem yang digunakan dalam pemaket- 
an, dan konfigurasi source code. 

@ Pustaka yang dibutuhkan, dan segala 
dependency. 

@ Integrasi dengan sistem. 

@ Upgrade. 


Apabila semua hal tersebut ingin di- 


58 08/2007 E INFOLINUX 


bahas, maka tulisan ini jelas tidak akan 
cukup. Sebuah buku mungkin akan dibu- 
tuhkan. Oleh karena itu, kita akan melaku- 
kan pembahasan kompilasi dari source 
code, dengan memberikan sejumlah asumsi 
terlebih dahulu: 

@ Ada kemungkinan hasil kompilasi akan 
dipaketkan sesuai package management 
distro kita. Hal ini di antaranya akan 
menyelesaikan masalah upgrade, inte- 
grasi sistem, dan masalah dependency. 
Pembahasan tentang pembuatan paket 
distribusi sudah pernah dilakukan di 
edisi-edisi sebelumnya. 

@ Sistem telah terinstal semua pustaka 
dan tool, yang dilakukan untuk kompi- 
lasi program. 

@ Semua source code dipaketkan dengan 
bantuan autoconf, di mana umumnya 
untuk melakukan instalasi, kita cukup 
menjalankan serangkaian perintah 
configure, make dan make install. 

@ Saat ini, kita abaikan dulu beberapa stan- 
dar yang ingin diusahakan oleh komu- 
nitas Linux, khususnya yang mengatur 


bagaimana binary harus ditempatkan. 


Barulah, kita akan masuk ke topik tulisan 
kita: bagaimana saya mengatur lokasi in- 
stalasi program? Terlepas dari standar. 
Apakah: 

@ Kita kumpulkan semua di /opt? 

@ Kita tempatkan semua program/pustaka 
yang kurang penting di prefix /usr/local/. 

@ Kita customize lagi dengan detail semua 


ompilasi dan instalasi program di Linux selalu menjadi topik yang menarik untuk 
dibicarakan. Ribuan developer membangun program dengan beragam pemaketan, 


dan instruksi untuk kompilasi. Ratusan distro dan segala perbedaannya menambah 


lokasi binary, konfigurasi, share data, 
dan lain sebagainya. 


Semua pembahasan di tulisan ini dilaku- 
kan di atas sistem Slackware 11, namun 
dapat diterapkan pada sistem lain tanpa 
masalah. Untuk program contoh, kita akan 
mempergunakan moc, sebuah console audio 
player untuk Linux, yang bisa didapatkan 
dari http://moc.daper.net. Versi moc yang 
digunakan adalah 2.4.1. 

Sebelum melanjutkan, janganlah dilu- 
pakan bahwa kita tetap mengacu kepada 
sejumlah asumsi yang telah disepakati se- 
belumnya. 


Prefix instalasi 
Prefix adalah satu variabel yang lumayan 
sakti. Pada saat konfigurasi dengan script 
configure, apabila kita menentukan prefix 
ke suatu direktori, maka, segala file akan 
ditempatkan di bawah prefix, dengan 
tetap menyisakan struktur direktori yang 
digunakan. 

Merujuk ke program contoh moc. Beri- 
kut ini adalah hasil konfigurasi, yang me- 
ngatur prefix ke /tmp/moc. 


$ ./configure -prefix=/tmp/moc 


MOC will be compiled with: 
Decoder plugins: mp3 musepack 


vorbis flac ffmpeg speex 


www.infolinux.web.id 


OSS: yes 
ALSA: yes 
JACK: yes 
DEBUG: yes 
ECON yes 
RECE no 
Network streams: yes 
Resampling: no 


WARNING: since MOC version 2 the 
executable file name was changed to 
mocp! 
Please remove old moc binary if you 
have installed an older version. 
Melanjutkan konfigurasi, kita akan 
melakukan kompilasi: 


S make 


mkdir “lips 

gcc -g -02 -Wall -W -I/usr/include/ 
alga -o mocp logo protocol co 
server.o main.o common.o playlist.o 
HEO buk. © OWE Olin oO audio. © decoder, 
© intertace.© intertace elenmente , 

o menu.o files.o options.o player.o 
Playlist iile, © themes © keys © LECI, 
© 10.0 Compal O AUCLO Conversion. 

© ocres. © tage Cache. © UL. OSE. 
© alga. © jack Sonu out-© 10 Curi. 
-Wl,--export-dynamic -pthread /usr/ 
lib/libascund. se /usr/lib/labyjack so 
pus lub /usr/Lib/Libceurl. gso /usz/ 
lib/libidn.so -lncursesw -lrt -lm - 
lpthvead -1ggl -lerygro -ldl iz 
make [2]: Leaving directory ~/tmp/ 
TEMP/moc-2.4.1' 

make [1]: Leaving directory ~/tmp/ 
TEMP/moc-2.4.1' 


Instalasi kemudian, dapat dilakukan 
dengan memberikan perintah: 


S make install 


test -z “/tmp/moc/share/man/man1" 

|| mkdir -p -- “/tmp/moc/share/man/ 
manl” 

/usr/bin/ginstall -c -m 644 './ 
mocp.1’ "'/tmp/moc/share/man/manl1/ 
Meco a 


make [2]: Leaving directory ~/tmp/ 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL LOKASI INSTALASI 
Open Source 


tidak mungkin dihindarkan lagi. 


TEMP/moc-2.4.1' 
make[1]: Leaving directory ~/tmp/ 
TEMP/moc-2.4.1' 

Untuk melihat hasil pengaturan prefix, 
berikut ini adalah isi direktori /tmp/moc 
(yang dibuat secara otomatis): 

$ ls -al /tmp/moc/ 

total 4 

Cia Xin, 5 NOD VEGETE 3G 2007-= 
06-13 21:07 ./ 

drwxrwxrwt 13 root root 4096 2007- 
06-13 21:07 ../ 

Ga Nasara aa 2 NOO VEGETE L7 2007= 
06-13 21:07 bin/ 

drwxr-xr-x 3 nop users 16 2007- 
06-13 21:07 lib/ 
drwxr-xr-x 5 nop users 36-2007 — 
06-13 21:07 share/ 

Bisa kita lihat, bahwa binary moc akan 
disimpan pada /tmp/moc/bin. Pustaka 
yang dibutuhkan akan disimpan di /tmp/ 
moc/lib. Share data akan disimpan di /tmp/ 
moc/share. Semuanya di bawah /tmp/moc. 
Itulah gunanya variabel prefix yang kita atur 
sebelumnya. 

Kita pun dapat menjalankan mocp 
(executable moc), dengan menjalankan 
/tmp/moc/bin/mocp. Secara otomatis, 
mocp akan mencari semua kebutuhannya 
sesuai prefix yang telah ditentukan. Sebagai 
contoh, untuk mencari pustaka, mocp akan 
mencari ke /tmp/moc/lib/. 

Uninstall moc juga dapat dilakukan 
dengan sangat mudah, yaitu dengan meng- 
hapus direktori /tmp/moc. 

Permasalahan: 

@ Pertama-tama adalah path, khususnya 
untuk binary executable dan manual. Ka- 
lau hanya satu program, dengan mudah 
kita masukkan /tmp/moc/bin ke variabel 
PATH. Tapi, kalau ada puluhan? Bebera- 
pa package management yang menerap- 
kan cara seperti ini menggunakan sistem 
symlink. Apabila Anda tidak keberatan 
dengan banyaknya symlink di /usr/bin 
atau /usr/local/bin ke prefix/bin berba- 
gai program, Anda selalu bisa melaku- 
kannya dengan bantuan shell script. 

@ Yang kedua, kemungkinan terjadinya 
redundansi program dan pustaka. 

@ Permasalahan-permasalahan lain, yang 
disebabkan berbedanya sistem penanga- 
nan program. 

Tulisan ini tidak mengajak Anda untuk 
menentukan prefix yang berbeda untuk 





Hak kendali, 
Gunakan Linux ! 










Dirgahayu 
Republik Indonesia 





INFOLINUX = 08/2007 59 


TUTORIAL LOKASI INSTALASI 


setiap program yang Anda kompilasi send- 
iri. Bahwa Anda menerima cara seperti ini, 
hanyalah salah satu cara penanganan soft- 
ware di Linux. Lihatlah pada pembahasan 


berikut ini. 


Prefix yang lebih detail 

Script configure juga menawarkan kepada 
kita untuk mengatur prefix secara lebih de- 
tail. Artinya, kita tidak mengatur prefix se- 
cara keseluruhan, seperti pada contoh /tmp/ 
moc sebelumnya. Kita bisa mengatur agar 
file binary ditempatkan di /usr/bin. Kemu- 
dian, file pustaka di /usr/lib. Lalu, share data 
di /usr/share/. File konfigurasi di /usr/etc. 
Apapun yang Anda pilih. Dengan demikian, 
masih terdapat kemungkinan untuk mem- 
pertahankan lokasi binary executable yang 
Anda inginkan, dan tidak terlalu bermasalah 
dengan integrasi sistem. 

Masih dengan contoh program moc, 
perhatikanlah beberapa variabel configure 
berikut ini: 

$ ./configure --help | grep -i prefix 
--prefix=PREFIX install 
architecture-independent files in 
PREFIX 
--exec-prefix=EPREFIX install 
architecture-dependent files in 
EPREFIX 
[PREFIX] 
an installation prefix other than 


= 


~/usr/local’ using ~--prefix’, 
for instance ~--prefix=SHOME’. 
=-bindir=DIR ule ie 
executables [EPREFIX/bin] 
== SDLB system 
admin executables [EPREFIX/sbin] 
=—libexecdir—DIR program 
executables [EPREFIX/libexec] 
= Syscommcds DR read-only 
single-machine data [PREFIX/etc] 
--sharedstatedir=DIR modifiable 
architecture-independent data 
[PREFIX/com] 
=-localestatedir—DiIk modifiable 
single-machine data [PREFIX/var] 
--libdir=DIR object code 
libraries [EPREFIX/1ib] 
=-=ineludedir=DIR C header 
files [PREFIX/include] 
--datarooudir—Dir read-only 
arch.-independent data root [PREFIX/ 
share] 


--program-prefix=PREFIX 


60 08/2007 E INFOLINUX 


Mor musco CD 


ISONE citielig ela Vor for Bin, Ur, a lorail Riain 
pay 





Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 





< Wo. G a a http://moc.daper.net/ 


Sp) Gs: E 





@ Getting Started E} Latest BBC Headlines 


MOC - music on console 


Main page About Screenshots Download Documentation / FAQ Forum Patches Contrib 





onsole audio player for Linux/UNIX 


Latest release Google 
Contrib page me 
Stable: 2.4.2 ubmitted by daper on Sun, 2 7-06-17 15:54 
Development: 2.5.0-alpha2 Linux Server Backup 
There was a need for a place where all stuff contributed by users (scripts, themes) can be 
Download stored, so here is the new contribution page. ricardo edan 
If you sent me a theme or a script before and it's not there, please send me it again, immediately free trial 
because it could be lost or | have it but with no information about the author. NEARS con 
New forum topics 
è Can't play my m4a (aac), login or register to post comments Domains for $6.95 
paman 24/7 hosting support 
* Radio streaming on Mocp 2.4.2: some bugs fixed 99.996 up time Hosting 
ah sontak maaa Submitted by daper Sun, 2007-06-10 13:23 Stable release for $3.99/MO 
e New & updated color Linux/windows 
themes MOC 2.4.2 has been released. It fixes some of the bugs from the previous version. This is all Fn com 
e Light color themes | can do now as | wrote earlier. The full list of changes is here. 
Kara 2005 Be dapar) login or register to post comments HULFT File Transfer 
Wa High Reliability File 
Transfer For Linux, 


moc 2.5.0-alpha2 
Navigation bmitted by daper on Sat, 2007-06-09-08:57 
o recent posts 


User account 


You can create an account to 
receive news by email 
(optional), talk on forum, and 
post comments. 


read more | 3 comments 





Done 
Situs web moc. 


prepend PREFIX to installed program 
names 
= Wae Ja Ia ONG = DEK Prefix where 


libFLAC is installed (optional) 


Sebagai catatan, keluaran dari script con- 
figure tersebut tidaklah sama pada semua 
program. 

Dari berbagai variabel tersebut, kita 
bisa mengatur lebih detil lokasi instalasi 
program. Contoh berikut ini akan mengatur 
agar: 

@ bindir moc diatur ke /tmp/newroot/usr/ 
bin. 

@ libdir moc diatur ke /tmp/newroot/usr/ 
lib. 

@ datarootdir moc diatur ke /tmp/new- 
root/usr/share. 


Berikut ini adalah perintah yang di- 
gunakan: 
$ ./configure --bindir=/tmp/newroot/ 
usr/bin --libdir=/tmp/newroot/usr/ 
lib --datarootdir=/tmp/newroot/usr/ 
share 
Lakukanlah kompilasi dengan make. 
dan instalasi dengan make install, maka 
Anda pun akan mendapatkan file-file moc 
terinstal di prefix yang Anda tentukan 
sebelumnya. 


Variabel DESTDIR 


Pada contoh-contoh sebelumnya, prefix 
selalu kita berikan pada direktori non 
standar, di mana dapat pula ditulisi oleh 


Development release. 


Here is MOC-2.5.0-alpha2. It comes with 2 new decoder plugins, few new features and 
many bugs fixed. Most of the biggest changes were made by contributors (as you can see 
from the changelog). Unfortunately (for MOC) | have a new job in a new town and even less 
time to work on MOC. This is why the release Is delayd and many bugs are not fixed (you Join 
can see them in the TODO file included with sources). Here Is full list of changes: 


AS400, Windows etc 
wwvisyscomusa.com 


JAVA Programmers 
needed 


GetAFreelancer.com 
and bid on projects. 
Free and quick signup. 


wvw.GetAFreelancer.com 





user non-root. Andaikata kita memilih 
untuk memberikan prefix /usr, yang 
umumnya digunakan oleh berbagai distro, 
maka instalasi (make install) haruslah di- 
lakukan oleh user root. 

Perlu kita ingat bahwa tidak semua 
makefile datang dengan rule untuk unins- 
tall. Ketika kita sembarangan melakukan 
instalasi, sistem akan berpeluang untuk 
kotor. 

Bagaimana caranya agar kita bisa 
direktori 
terlepas dari prefix yang kita atur sebelum- 
nya? Gunakanlah variabel DESTDIR. Kita 


bisa melakukan konfigurasi dan kompilasi 


menginstal ke sementara, 


seperti biasa. Hanya, pada saat instalasi 
yang berbeda: 


$ ./configure -prefix-/usr 
S make 


$ make DESTDIR-/tmp/TEMP/moc install 

Sebelum instalasi sesuai prefix dilaku- 
kan, moc, pada contoh tersebut, diinsta 
Il pada /tmp/TEMP/moc. Kita bisa meng- 
analisis sebelum melakukan make install 
pada prefix yang sesungguhnya. 

Linux adalah sistem yang sangat ter- 
buka. Anda selalu bisa memilih cara yang 
paling cocok dengan kebutuhan Anda. 
Pembahasan di tulisan ini hanya membahas 
sedikit, dari berbagai isu seputar insta- 
lasi program di Linux. Sampai di sini dulu 
pembahasan ini. Selamat mencoba! A 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





pada aplikasi NS2. 


Pada tutorial kali ini, tidak lagi dijelaskan 
hal-hal dasar seperti pada tutorial NS2 yang 
pertama (InfoLINUX 05/2007). Ada tiga ke- 
las utama dalam aplikasi web cache server, 
klien dan cache. Web klien dapat kita asumsi- 
kan sebagai browser klien. Satu Klien hanya 
boleh mempunyai satu cache, sedangkan satu 
cache dapat menangani multiserver. Sebelum 
membuat server, cache dan klien kita perlu 
mendefinisikan node untuk setiap server, 
cache dan klien yang akan dibuat. 

set server [Sns node] 

set client [Sns node] 

set cache [Sns node] 

set http server [new Http/Server 

sns 

Sserver) 

set http client Inew Http/Client 

sns 

Selieme] 

set http cache [new Http/Cache Sns 

Seeche] 

Selain terkoneksi secara fisik (tutorial NS2 

di edisi 05/2007), klien, server dan cache ha- 
rus terkoneksi secara aplikasi. Mulai dan pu- 
tusnya koneksi dapat dilakukan penjadwalan. 

Şhtto Client connect http cache 

Shea Cache comect Shet server 

Sacto Client disconnect Shatt cache 

Shea cache disconnect: hitto servar 

Setiap melakukan permintaan halaman, 

klien dan server menggunakan PagePool un- 
tuk mendapatkan nilai ID Halaman. Selain 
itu, klien juga perlu sebuah variabel acak 
untuk menghasilkan waktu selang antar- 


www.infolinux.web.id 


permintaan. 
Şhtto Client set-pege-genrerator 
Spagepool 
Şhtto server Set-pege-generator 
Spagepool 
Sana Client get-interval-generator 
Swaktuacak 
Klien meminta halaman dapat meng- 
gunakan dua jenis perintah: start-session dan 
start. Start-session meminta kiriman halaman 
secara acak, sedangkan start melakukan pe- 
numpukan di PagePool klien. 
DEED Client gtart-se6610n Nsp 
Cache Sheng server 
Shatt Cllent start Saba Cache 
Shatt Server 
Objek yang tidak kalah pentingnya pada 
simulasi kali adalah Pagepool. Pagepool di- 
gunakan untuk menghasilkan informasi hala- 
man seperti nama, ukuran, dan waktu terakhir 
perubahan. Ada lima macam pagepool, yaitu: 
1. PagePool/Math. 
PagePool ini adalah yang paling sederhana, 
di mana hanya bisa menghasilkan satu hal- 
aman teks, namun ukuran file halamannya 
dapat dibuat acak. 
@ ranvar-age: nilai acak untuk menghasil- 
kan berapa lama halaman ada. 
@ anvar-size: nilai acak untuk menghasil- 
kan berapa ukuran file halaman. 
2. PagePool/CompMath. 
PagePool ini kompleks daripada sebelum- 
nya, di mana dapat terdiri atas dua objek 
dalam setiap halamannya, yaitu objek 
utama yang berupa teks, dan objek tamba- 


Format waktu 
Contoh 0.000 1 0 1 


Format i 
Contoh | 10 5 


TUTORIAL NS2 


S2 sebagai salah satu simulator jaringan, menyediakan aplikasi untuk melihat proses 
aliran data dari web server ke klien. Kita dapat melihat visualisasi interaksi cache server 


dan klien. Pada artikel ini, akan dibahas cara mengamati traffic web server dan klien 


han seperti gambar, dan sebagainya. 

@ ranvar-main-age: nilai acak untuk 
menghasilkan berapa lama halaman 
teks ada. 

@ ranvar-obj-age: nilai acak untuk meng- 
hasilkan berapa lama objek ada. 


. PagePool/ProxyTrace. 


PagePool/ProxyTrace membutuhkan dua 
file sebagai parameternya, yaitu pglog dan 
reglog. 

Format pglog: 


Format ID server ID Url Ukuran Hal Jumlah akses 


Contoh 0 1 2188 4 


Format reglog: 


ID klien ID server ID Url 


Pada akhir file reglog harus ada baris: 


durasi waktu Jumlah Uri 


Berikut fungsi-fungsi pada PagePool/ 

ProxyTrace: 

@ set-client-num: jumlah klien yang 
melakukan permintaan. 

@ ranvar-dp: nilai acak untuk halaman 
dinamis. 

@ ranvar-sp: nilai acak untuk halaman 
statis. 

@ set-regfile: nama file yang berisi per- 
mintaan halaman. 

@ set-pgfile: nama file yang berisi infor- 


masi halaman. 


4. PagePool/Client. 


INFOLINUX = 08/2007 61 


TUTORIAL NS2 


PagePool/Clientmembantucachemenyim- 
pan jejak halaman yang datang. 

5. PagePool/WebTraf 
PagePool ini merupakan modul yang 
berdiri sendiri, namun masih meng- 
gunakan framework PagePool. WebTraf 
digunakan untuk melihat pola traffic web. 
Berikut perintah Tcl yang penting pada 
WebTraf: 
@ set-num-session. 
@ set-num-server. 


@ set-num-client. 


Selain PagePool, pembuatan variabel acak 
juga dibutuhkan untuk menghasilkan hala- 
man pada kurung interval tertentu. Variabel 
acak pada simulasi ini terdapat dua jenis, 
yaitu Constant dan Exponential. Constant 
digunakan untuk menghasilkan ukuran 
halaman, sedangkan Exponential digunakan 
untuk menentukan lama halaman tersebut 
ada. Parameterval perlu diisi dalam Constant 
dan avg di: 

set var con [new RandomVariable/ 
Constant] 

svar con set val 1024 

set var_exp [new RandomVariable/ 
Exponential] 

Sya Exp et avg 5 

Variabel acak dan PagePool mempunyai 
hubungan penting dalam simulasi ini, yaitu 
pada saat server menghasilkan halaman, dan 
klien meminta halaman. Lebih jelasnya, akan 
kita lihat pada skrip TCL yang akan kita buat. 

Xgraph merupakan software terpisah dari 
NS2, meskipun terdapat dalam 1 paket NS2, 
jika kita menginstal NS2 allione. Software 
X-Windows ini digunakan untuk melihat 
statistik aliran data pada simulasi NS2. Input 
Xgraph didapat dari file trace (jejak) selama 
proses simulasi berlangsung. Untuk membuat 
file jejak tersebut, kita perlu menangkap aliran 
data dengan menggunakan trace-queue. 

Sns trace-queue Sclient Scache 
Snama file jejak 

Setelah itu, file tersebut perlu dimodifikasi 
agar sesuai dengan input Xgraph. Pada tutorial 
ini, parsing file dilakukan dengan skrip AWK. 
Untuk server kita pilih kata “ack”, sedangkan 
untuk klien kita pilih kata “tcp”. Nilai sesudah 
ack.tcp kita jumlahkan, sehingga kita dapat- 
kan jumlah aliran data. 

Contoh skrip awk di server: 

if ($1=="-" && $5=="ack”) | 


datasc=datasc + S6 


62 08/2007 E INFOLINUX 


nam web,nem 














«|<! BI pl» | 322776 Stev:20ms 
a pe] we | L 














Hd j 








| Jannah anandang aana anan | 
Auto layout: Ca [015 Cr [0.75 Merations [10 W Recale re-layout | reset | 











Gambar 1. Tampilan web nam pertama. 


print $2, datasc*8.0/$2/1000000 
} 
Untuk menampilkan hasil pada Xgraph, 
gunakan perintah: 
#xgraph inputfilel inputfile2 dst .... 
Berikut contoh skrip TCL dengan Page- 
Pool/Math: 
#namafile web.tcl 
set ns [new Simulator] 
set nf [open web.nam w] 
Sns namtrace-all Snf 
#variabel penghitung aliran data 
set datasc 0 
Ser datace © 
#membuat file jejak 
Seu klien cache logen klien cache, 
out w] 
Seb server cethe (oo gerver_ 
cache.out w] 
#membuat prosedur hentikan kirim 
proc stop kisim 1} | 
global ns nf datasc datacc 
Sns flush-trace 
close Snf 
exec awk { 
{ 
if ($1=="-" && $5=="ack”) | 
datasc=datasc + S6 


print $2, datasc*8.0/$2/1000000 


} 
} 


| server_cache.out > server cache. 
data 

exec awk { 

if (S1--7-" KK $5==" tcp") { 
datacc=datacc + S6 

Prine, S2, datacc*s, 0/52/1000000 

} 


} klien_cache.out > klien_cache. 

















Ta 
=o | 
Boi | 


N 

















| i en iim em wa anan ana ana aan] | 
Auto layout: Ca [0.15 Cr [0.75 iterations IO  w Recale re-layout | reset | 














Gambar 2. Tampilan web nam kedua. 


data 

exec nam web.nam & 

exit 0} 

#pembuatan node 

set server [Sns node] 

set client [Sns node] 

set cache [Sns node] 

Sserver label “server” 

Sclient label “client” 

Scache label “cache” 

#pembuatan hubungan antar node 
Sns duplex-link Sserver Scache 
KN MIS 30ms Dropwail 

Sns duplex-link Scache $client 10Mb 
3ms DropTail 

#pembuatan aplikasi 

set http server [new Http/Server 
Sns Sserver] 

set http client [new Http/Client 
$ns Sclient| 

set http cache [new Http/Cache $ns 
Scache] 

#membuat unicast routing 

Sns rtproto Session 

#membuat pagepool dan var acak 
set pgpm [new PagePool/Math] 
#var konstan untuk ukuran hal 
set v_kons [new RandomVariable/ 
Constant] 

Sv_kons set val_ 1024 

Segan ranvar-size $y kong 

#var exponential untuk lama halaman 
set v exp [new RandomVariable/ 
Exponential] 

9v ex9 (Sie avg 5 

Spgpm ranvar-age $v exp 
#memberikan nilai page pool ke 
server 

Jacto server Se page gen ena bo 


Spgpm 


#var exponential untuk interval 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL NS2 


set v_kons [new RandomVariable/ 


X Graph 


i server cache data 


Klien_cache.data — 


X Graph 
| Server cache data Constant | 


Klien cache data — 


Sv kong set val 1024 

Spproxy ranvar-sp $v kons 

#var exponential untuk halaman 
dinamis 

set v exp [new RandomVariable/ 
Exponential] 

Sh (eq Slee avg 5 

Spproxy ranvar-dp Sv_exp 
#memberikan nilai page pool ke 


Server 





SIME GO server get-pege-generator 





8.2500 8.3000 8.3500 8.4000 


Gambar 3. Tampilan xgraph math. Gambar 4. Tampilan xgraph proxy. Spproxy 
#pada proxytrace tidak prlu 
permintaan klien Untuk skrip kedua akan digunakan memberikan jangka permintaan 
set v exp Inew Randomvariable/ pagepool jenis Proxy Trace. Kita dapat meng- #memberikan nilai page pool ke 
Exponential] gunakan skrip TCL PagePool Math sebelum- klien 
Shi ex9 eet avg 5 nya, dan bagian pembuatan PagePool Math Şhneto Client seb page genta ot 
#memberikan nilai page pool ke sampai dengan sebelum pembuatan logger Spproxy 
klien kita ubah menjadi: Gambar 1 dan 2 adalah tampilan pada 
Shttp client set-interval-generator set pproxy Inew PagePool/ NAM, ketika skrip TCL tersebut dijalankan. 
Sv exp ProxyTrace] Ketika simulasi telah dilakukan, kita dapat 
Shttp client set-page-generator #kedua file hrs dibuat sblm simulasi melihat hasil simulasi pada xgraph dengan 
Spgpm Spproxy set-pagefile “pglog” perintah di bawah ini, dan tampilannya seperti 
#membuat logger Spproxy set-regfile “reqlog” Gambar 3 dan 4. 
set log [open http.log w] Spproxy set-client-num 1 #exec xgraph server cache.data 
Saba server log slog spproxy bimodal-ratio 0.1 e 
Shttp client log $log #var konstan untuk halaman statis Nur Aini R, Sistem Informasi, FTIF, ITS [iin@its-sby.edu] 


Saben cache Voges log 


#penjadwalan 


Sns at 0.0 “Sns trace-queue Sclient 
Cache klien cache” 

Sns at 0.0 “Sns trace-queue server 
cache server cache” 

Sang at “mala 

Sne ar 10.0 “ergo kirim” 


Sns at 21 “selesai” 


proc mulai {} { 

global ns hep. 
Server Heep Cache NEGO Client 

Sine Client 
connect 
Sheta cache 

Peep Cache Connect 
D Linux, Free BSD and W2k Hosting Start from 

Sncga Client start- 
session $http cache Shttp server} 
proc selesai {} { 

global ns log 


Sns flush-trace 





flush Slog Rev 
PT. DAXA CAKRAWALA NETWORKINDO ee ae 
close $log} CYBER BLD 10th Floor JI.Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 
Sas run Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 





http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


A iy 
aaa musat QD en 


www. infolinux.web.id INFOLINUX = 08/2007 63 


TUTORIAL PID PROSES 





sendiri program ps dengan bantuan shell script. 


Di Linux, terutama bagi yang bekerja di 
console, bukanlah hal yang asing untuk 
menggunakan program ps dan kill. Dengan 
program ps, kita bisa mengetahui daftar 
proses yang ada di sistem. Dengan program 
kill, kita bisa melakukan terminasi proses. 

Program ps sendiri, sebenarnya me- 
miliki sangat banyak kemampuan. Kita bisa 
mengamati proses-proses di sistem dan 
dengan sedikit bantuan tool sistem, kita bisa 
menampilkan informasi kalau-kalau ter- 
dapat proses yang “mencurigakan”. Dengan 
demikian, kita bisa mengantisipasi program 
jahat yang berjalan di sistem kita. 

Di tulisan ini, kita hanya akan memba- 
has pembuatan program ps yang sangat se- 
derhana, yang memiliki fitur-fitur berikut: 
@ Dapat 

terurut PID. 

@ Dapat menampilkan status proses. 


menampilkan daftar proses 


@ Dapat secara detail menampilkan prog- 
ram yang dijalankan, lengkap dengan 
argumen yang diberikan. 


Lebih kurang, apabila mempergunakan 
program ps, berikut ini adalah output yang 
ingin dicapai oleh program kita: 

$ DS axo pid, Stat, arge 


PID STAT COMMAND 


1 Ss imit L3] 

2 SN Iksettirgd/01 
3 S< [events/0] 

4 Sx [khelper] 

5 Sie [kthread] 


64 08/2007 E INFOLINUX 


8 S< [kblockd/0] 
9 S< [kacpid] 
92 Sc [khubd] 
94 S< [kseriod] 
864 S< [xfsbufd] 
366 Sz [xfssyncd] 
1030 S<s /sbin/udevd --daemon 
2052 Ss [pecardd] 
2053 S< ipecardd] 
2132 Se [reiserfs/0] 
2186 Ss /usr/sbin/syslogd 
2189 Ss /usr/sbin/klogd -c 3 -x 
2331 Ss /usr/sbin/inetd 


Hanya, untuk status proses, kita akan 
menampilkan deskripsi proses (contoh: 
running, sleeping), dan bukan dengan simbol 
seperti S,Ss, dan lainnya. 


[proc 
Untuk membangun program ps, kita sangat 
tergantung dengan /proc file sistem. Di 
/proc, kita akan mendapatkan banyak 
direktori yang memiliki nama berupa angka- 
angka. Sebagai contoh: 

$ Is -1 /proc/ | grep -i “[0-9] | 

head -m5 

1/ 

1030/ 

141/ 


rogram ps sangat berguna bagi kita, untuk mengetahui proses-proses yang ada di 
sistem. Dengan ps, kita bisa mengetahui banyak informasi tentang proses. Sebagai 
contoh adalah PID. Dengan mengetahui PID proses, kita bisa melakukan terminasi 


proses, apabila proses tidak bekerja dengan benar. Di tulisan ini, kita akan membangun 


142/ 
143/ 

Setiap direktori mewakili satu proses, 
di mana nama direktori adalah PID. Direk- 
tori-direktori PID di /proc bersifat dinamis, 
di mana akan menghilang begitu proses 
selesai, dan akan ditambahkan begitu 
terdapat proses baru. 

Sebagai contoh, kita akan masuk ke di- 
rektori 1, yang merupakan PID dari init. 
Berikut ini adalah isi direktori /proc/1 di 
sistem penulis: 

# ls -al /proc/1/ 
toral Q 
dea D HOO voot 0 2007-06-15 
14:35 . 
Os ta nas 63 Coor root 0 2007-06-15 
14.25 .. 
dai 2 root root © 2007-0615 
08356 attr 
ree Ll coor KOSE 0 2007-06-15 
08:34 auxv 
Street I root root 0 2007-06-15 
07:55 ‘ciel lane 
Ikan gardan L roor zoor 0 2007-0615 
08:34 cwd -> / 
zro Ll roor root 0 2007-06-15 
08:34 environ 
Ll roor root 0 2007-06-15 


lrwxrwxrwx 


08:34 exe -> /sbin/init 


Oam Sean ata 2 root root © 2007-06-15 
08236 Ed 

SS Sige Sie ll FOOR Coor 0 2007-06-15 
08:34 maps 


www.infolinux.web.id 


-Yw------- IL soo rooe 0 2007-06-15 
08:34 mem 


Irwkrwxrwx i root root 0 2007-06-15 
08:34 root -> / 

DIN 22sm L roor root © 2007-06-15 
08:34 seccomp 

SNe ee l RR root 0 AN NO SIS 


08:34 smaps 


-ry--r--r-- 1 root root 0 2007-06-15 
14:35 stat 
-r--r--r-- 1 root root 0 2007-06-15 


08:34 statm 

sr tt 1 root too 0 2007-06-15 

14:35 status 

denai GO EN KOOL 0 2007-06-15 

US = 36 (bask 

Sr rt 1) root Looe 0) 2007-06-15 

08:34 wchan 

Terdapat sejumlah file/direktori, yang 

di antaranya berfungsi untuk memberikan 
informasi proses kepada kita. Kita akan 
memperhatikan dua file berikut: 
@ cmdline: berisikan command line proses. 


@ status: status umum proses. 


Contoh: 
# cat /proc/1/cmdline 
varle [3] 


© cat /pr08/1/6tatue 
Name: ILIE 


State: S (sleeping) 


SleepAVG: 98% 

Toe: al 

Pid: il 

PPid: 0 

TracerPid: 0 

Ud: 0 0 0 0 
Gid: 0 0 0 0 
FDSize: 32 

Groups: 


Dari file status, kita akan membutuhkan 
informasi: 
@ Name. 
@ State. 

Dengan modal tersebut, kita akan mem- 
bangun program ps sendiri. 


NPS: program ps kita sendiri 
Berikut ini adalah source code shell script 
nps. Pembahasan akan kita lakukan setelah 


www.infolinux.web.id 


source code: 


#17 ban, sia 


A 


PIDS="ls -1 /proc | grep -i “10-91 
| sort -a` 
form pid im ŞPIDS 
do 
iE | -d proc) Space| 
Ene 


` 


cmdline="~cat -v /proc/Spid/ 


emdline | tr Un 
if [| |! =2 “Semdiline” | 
then 


cmdstr-Scmdline 
else 
pname=” cat /proc/Spid/status 
| grep -i Name: | cut -d: -f2 | cut 
sd ED | tr =d “[:space.|7 ” 
cmdstr=" [Spname] ” 
fa 
state=""cat /proc/Spid/status | 
grep -i State: | cut -d: -f2 | cut 
=a’ * =f£2 1 
printi “ted 2-125 sein” SDLC 
“Secara” “Ganda ea? 
dal 
done 


Berikanlah hak akses executable, dengan 


perintah berikut: 


S chmod +x nps 


Berikut ini adalah contoh output 


program: 
Spe 
1 (sleeping) wate [3] 
2 (sleeping) [Ksoftirqd/ 0] 
3 (sleeping) [events/0] 
4 (sleeping) [khelper] 
5 (sleeping) [kthread] 
864 (sleeping) [xfsbufd] 
866 (sleeping) [xfssyncd] 


1030 (sleeping) /sbin/udevd - 


-daemon 
2052 (sleeping) [pccardd] 
2053 (sleeping) [pccardd] 
2132 (sleeping) [reiserfs/0] 


2186 (sleeping) Just) soa) 
syslogd 

2189 (sleeping) /usr/sbin/klogd 
Se = 


2331 (sleeping) Nusa) sbin/ inetd 


TUTORIAL PID PROSES 


Penjelasan source code: 

@ Pertama-tama, kita akan dapatkan terlebih 
dahulu semua direktori angka (tepatnya: 
nama direktori diawali angka) di /proc, 
yang kemudian kita sort secara numerik: 

PIDS-“1s -1 /proc | grep -i ^[0- 
9] | sort =m 

@ Untuk setiap direktori PID yang kita 
dapatkan, apabila direktori tersebut 
ditemukan (kita harus memeriksa lagi, 
karena proses sangat dinamis): 

@ Kita akan membaca file /proc/« PID»/ 
cmdline (dan membuang karakter 


yang tidak diperlukan). 
emdline=""Cat -v /proc/Sp1d/ 
cmdline | tr ‘*@’ * ' 2>/dev/ 
aa 


@ Apabila file cmdline tersebut tidak ko- 
song, maka kita akan menampilkan in- 
formasi yang terdapat di file tersebut. 

cmdstr-Scmdline 

@ Apabila file cmdline tersebut kosong, 
maka kita akan membaca Name dari 
/proc/<PID>/status, dan menampil- 
kannya dalam format [<NAME>], 
mirip dengan program ps. 

pname=” cat /proc/Spid/ 
status | grep -i Name: | cut - 
as En | cut =d’ * -£3 | cr =d 
‘[:space:]’~" 

cmdstr-" [Spname] ” 

@ Kita kemudian membaca informasi 
State dari /proc/<PID>/status, dan 
mengambil deskripsi status (sleeping, 
running dan lainnya): 

share Cat, proc, sord/ 
status | grep -i State: | cut 
-d: -f2 | cut -d’ ` -f2`” 

@ Terakhir, kita menampilkan semua 
informasi yang telah didapatkan 
menggunakan program printf. 
Dengan menggunakan printf, kita 
bisa memformat teks yang ingin 
ditampilkan dengan rapi. 

printi “ed 7-126 26 nm” 


igol” “Sctace” “Semdcsur” 


Demikianlah. Kita sudah membangun 
program yang mirip dengan ps, walaupun 
program yang kita buat ini berjalan jauh 
lebih lambat. Silakan dikembangkan lagi 
sesuai kebutuhan. Selamat mencoba! Ô 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 08/2007 65 


TUTORIAL OGAD 


Cad merupakan aplikasi program CAD yang mampu berjalan pada dua sistem 


operasi, yaitu Linux dan Windows. Aplikasi ini dapat berfungsi seperti AutoCAD 


yang terdapat di platform Windows. Dengan demikian, tidak perlu berkecil hati bagi 


para pengguna OS Linux yang ingin membuat proyek-proyek yang berhubungan 


dengan rancang bangun. 


Bagi para drafter, aplikasi rancang ba- 
ngun seperti AutoCad bukan merupakan 
hal yang asing lagi. Peranan AutoCad sa- 
ngat membantu dalam hal menyelesaikan 
rancangan proyek-proyek yang berkaitan 
dengan rancang bangun (engineering). Na- 
mun karena terbentur oleh permasalahan 
lisensi yang begitu mahal, akhirnya masih 
banyak perusahaan-perusahaan yang ke- 
sulitan dalam permasalahan lisensi terse- 
but. Lantas, apakah ada pengganti Auto- 
Cad yang walaupun tidak bersifat free, 
namun tidak begitu mahal? Ada, jawaban- 


nya QCad. 


Pada QCad versi sebelumnya, QCad meru- 
pakan aplikasi rancang bangun yang dikhusus- 
kan bagi pengguna Linux semata, dan masih 
bersifat free. Namun sejak OCad 2.1, OCad 
tidak lagi hanya dikhususkan bagi pengguna 
Linux saja, melainkan dapat juga digunakan 
pada sistem operasi yang lain seperti Win- 
dows, dan tidak bersifat free. Gambar 1 meru- 
pakan tampilan utama dari aplikasi OCad. 

Terdapat komponen-komponen pokok 
yang sangat berperan dalam proses pem- 
buatan objek-objek rancang bangun 2D 
pada QCad, yaitu di antaranya: toolbox, com- 
mand line, area gambar. 





QCad Demo - [unnamed document 1] 

















Gambar 1. Tampilan utama OCad. 


GG 08/2007 E INFOLINUX 





Toolbox 

Berisikan tool-tool, yang masing- 
masing tool-tool tersebut mewakili 
tool-tool di dalamnya, misalnya 
tool Line mewakili tool Line with 
two point, Horizontal Line, Vertical 
Line, dan tool-tool lainnya. Gambar 











Gamtar?.Toolhox, 2 merupakan tampilan dari 

toolbox. 

@ Draw points, berfungsi untuk menentu- 
kan dan menggambar point. 

@ Line, berfungsi untuk membuat garis. 

@ Arcs, berfungsi untuk membuat arc atau 
sebagian lingkaran. 

@ Circle, berfungsi untuk membuat ling- 
karan. 

@ Ellipse, berfungsi untuk membuat objek 
ellip atau lonjong. 

@ Splines, berfungsi untuk membuat suatu 
kurva terbuka atau tertutup. 

@ Polylines, memiliki fungsi yang sama 
dengan lines, yaitu untuk membuat 
garis, namun perbedaannya yaitu garis 
yang terbentuk oleh polylines menjadi 
satu kesatuan utuh. Sedangkan garis 
yang terbentuk oleh line tidak bersifat 
satu kesatuan utuh. 

@ Text, berfungsi untuk membuat objek 
teks yang umumnya digunakan untuk 
memberikan keterangan pada bagian- 
bagian tertentu. 

@ Dimensions, berfungsi untuk menentu- 
kan dimensi pada suatu objek, apakah 


itu ukuran garis, diameter suatu ling- 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL OGAD 





OCad Demo - [unnamed document 1) 


-jaj 
File Edit View Select Draw Dimension Modify Snap Info Layer Block Window Scripts EN | 


1 


PjaeasSlier|4 10 EEEE 








4 
« 10/100 











157.6555 < 2.54" 
138.1132 < 354.6° 


Gambar 3. Contoh gambar kotak dengan koordinat kartesius. 


karan dan sebagainya. 

@ Hatches, berfungsi untuk mengarsir 
suatu area pada suatu objek atau area 
yang merupakan bagian irisan dari kedua 
buah objek yang saling bersinggungan. 

@ Raster images, berfungsi untuk menyi- 
sipkan suatu image yang ber-extension 
tertentu. 

@ Edit, untuk menampilkan tool-tool yang 
berkaitan dengan pengeditan suatu ob- 
jek apakah itu tool Move, Rotate, Scale, 
Mirror, dan sebagainya. 

@ Measure, berperan dalam menampilan 
alat pengukur jarak atau sudut. 

@ Create Block, berperan dalam memblok 
area tertentu, yang terdiri dari Deselect 
all, Select all dan tool pemblokkan lain- 
nya. 

@ Select, memiliki peran yang sama dengan 
tool Create Block, yang membedakan 
hanya pada tool Select dapat memilih 
per objek, dari suatu objek yang kom- 
pleks. 


Command line 

Command merupakan tempat di mana kita 
dapat menyisipkan perintah-perintah yang 
terdapat pada suatu toolbox. Misalnya kita 
ingin membuat suatu garis, cukup dengan 
mengetikan Line pada command atau perin- 
tah lainnya. Menurut penulis, command 
lebih praktis jika dibandingkan dengan 
menggunakan tool, jika diibaratkan seper- 
ti melakukan penginstalan lewat console 
dibanding secara grafis. 


68 08/2007 E INFOLINUX 





Selected Entities: 


Area gambar 

Merupakan area atau tempat di mana objek 
dibuat. Secara default, warna dari area gam- 
bar tersebut berwarna hitam, dan terlihat 
grid di sekitarnya. Grid-grid tersebut apabila 
dianggap mengganggu, maka dapat dihilang- 
kan dengan cara mengklik View > Grid. 


Menggambar objek garis 
Terdapat suatu hal yang perlu diperhati- 
kan dalam proses pembuatan suatu objek, 
terutama objek garis. Hal yang dimaksud 
adalah koordinat. Seperti halnya AutoCad 
atau aplikasi program rancang bangun lain- 
nya, QCad pun mengenal tiga sistem pen- 
gaturan koordinat, yaitu koordinat karte- 
sius, koordinat relatif, dan koordinat polar. 
@ Koordinat Kartesius. 
Yang dimaksud dengan koordinat rela- 
tif, yaitu suatu koordinat yang mengacu 
pada pertemuan antara titik pada sumbu 
x dan y. Adapun bentuk umum penu- 


23 


22 


Gambar 4. Sistem koordinat relatif. 


lisannya adalah x,y. Misalnya kita akan 
membuat sebuah kotak dengan meng- 
gunakan sistem koordinat kartesius. 


Command : line 

Specity frst point = 20720 
Specify next point : 100,20 
Specify next point or undo : 
20071010 

Specify next point or [close/ 
ado s 20,100 

Specify next point or [close/ 


undol s Close 
Kemudian, tekan ESC 2x untuk menor- 
malkan kembali. Hasilnya akan terlihat 
seperti gambar 3. 

@ Koordinat Relatif. 
Suatu koordinat yang mengacu pada 
relativitas antara titik pertama terhadap 
titik berikutnya. Adapun bentuk umum 
penulisannya adalah @x,y. Untuk lebih 
memahami tentang sistem koordinat 
relatif, perhatikan gambar 4. 
Untuk membentuk garis tersebut di atas 
menggunakan sistem koordinat relatif 
adalah sebagai berikut ini: 


Command : line 
Speciry frst point 3 2,2 
Specify next point : @3,3 


Specify next point or undo : 
Kemudian tekan ESC 3x untuk menor- 
malkan kembali. 

Pada umumnya, koordinat relatif sering 
digunakan dalam hal pemetaan, steplan, 
kontur tanah dan proyek-proyek lainnya. 

@ Koordinat Polar. 

Koordinat polar merupakan koordinat 
yang sangat sering digunakan oleh para 
drafter dalam membuat sebuah objek. 
Prinsip kerja dari koordinat polar itu sendi- 
ri adalah panjang garis yang disesuaikan 
dengan sudut. Adapun bentuk penulisan- 
nya adalah panjang garis« sudut. 





270 
Gambar 5. Gambar sudut-sudut rotasi 


www.infolinux.web.id 


Gambar 5 merupakan gambar dari 

sudut-sudut rotasi tersebut. 

Berikut ini merupakan contoh proses 

pembuatan objek garis dengan meng- 

gunakan koordinat polar. Perintahnya 

seperti berikut ini: 

Command : line 
Specify meert pointe s 10,10 

Specify next point : @50<0 

Specify next point or undo : 

@50<90 

Specify next point or [close/ 

undo] : @70<225 

Specify next point or [close/ 

undo] : Close 

Kemudian tekan ESC 3x untuk menor- 

malkan kembali. Hasilnya akan terlihat 


seperti gambar 6. 


Menggambar objek rectangle 

Tool rectangle termasuk ke dalam kategori 

tool Lines, jika Anda ingin membuat rectangle 

melalui tool, maka cara kerjanya, yaitu: 

1. Klik tool Lines, maka terlihat tool-tool 
lainnya, dan kemudian klik tool Rec- 
tangle. Kemudian sisipkan nilai pada 
Specify first corner (dengan menggunakan 
koordinat kartesius, atau dengan meng- 
klik mouse di sembarang posisi). 

2. Setelah menyisipkan Specify first corner, 
maka selanjutnya Anda diminta untuk 
menyisipkan Specify second corner (dengan 
menggunakan koordinat relatif). 


Berikut ini merupakan contoh pembuat- 


TUTORIAL OGAD 





OCad Demo - [unnamed document 1) 


NEM DAGA AA & 








@70<225 


ommand: 





1134, -15.75 
123.4975 , -26.2525 


134.9224 < 353.3” 
126.257 < 348° 





Gambar 6. Contoh gambar segitiga dengan koordinat polar. 


an rectangle dengan perintah command line 


secara langsung: 
Command : rectangle 
Specity urst corner = 20,20 
Specify second corner : @50,50 


Kemudian tekan ESC 2x untuk menor- 
malkan kembali. Hasilnya akan terlihat seper- 
ti gambar 7. 


Menggambar Objek Circle 

Circle memiliki rumpun atau kategori menu 
yang tidak tergolong Line, seperti Rec- 
tangle. Berikut ini penjelasan beberapa sub 
menu circle: 


Circle with center and point, yaitu memben- 





OCad Demo - [unnamed document 1) 


File Edit View Select Draw Dimension Modify Snap Info Layer Block Window Scripts » 


Sag: E- ai KA ah 


ME TAG ARA & 


Layer List 
» 
» 





4 
« 10/100 








0 





Gambar 7. Contoh hasil pembuatan objek kotak dengan perintah rectangle. 


www.infolinux.web.id 


Selected Entities: 


tuk objek lingkaran, dengan cara menentu- 
kan terlebih dahulu titik pusat dari lingkaran 
tersebut, kemudian menetukan besaran atau 
radius dari objek lingkaran tersebut. 

Circle with center and radius, yaitu mem- 
bentuk lingkaran dengan hanya menentukan 
spesifik pusat lingkaran, dengan cara menge- 
tikkan koordinat kartesius dan radiusnya. 

Circle with two opposite points, yaitu mem- 
bentuk lingkaran dengan cara menentukan 
dua titik. Titik pertama atau first point dapat 
dilakukan dengan mengklik sembarang area 
dengan mouse, atau dapat juga dengan meng- 
gunakan sistem koordinat kartesius. Setelah 
itu, penentuan titik kedua juga dapat dilaku- 
kan seperti pada penentuan titik pertama. 

Circle with three points, yaitu membuat ling- 
karan dengan menggunakan sistem tiga titik. 
Cara pembuatannya hampir sama dengan 
Circle with two opposite point. Yang mem- 
bedakannya, pada Circle with three points 
membutuhkan titik ketiga yang dijadikan titik 
akhir atau titik penentu pembentukan objek 
lingkaran tersebut. Penetuan titik ke titik 
tetap dapat dilakukan dengan mengklik pada 
sembarang area dengan mouse atau dengan 
menggunakan koordinat kartesius. 

Concentric, submenu Concentric memi- 
liki peran hanya sebagai perantara di dalam 
pembentukan objek-objek lain. Cara kerjanya 
dengan mengklik submenu Concentric, ke- 
mudian masuk ke submenu Line yang terdiri 
atas line with two points, rectangle, polygon, 
dan objek lainnya. A 

Mohamad Sukarno [kamo180372@gmail.com] 


INFOLINUX = 08/2007 69 


TUTORIAL ZENGAFE 


encafe merupakan salah satu distro yang dikhususkan untuk kebutuhan warnet. Desain 


distro ini sudah cukup sesuai dengan kondisi yang terdapat di warnet. Salah satunya 


adalah dengan disertakannya billing warnet ccl, dan autorecovery tool yang dapat 


berfungsi seperti aplikasi deepfreze. 


Dari beberapa pilihan distro yang cocok 
digunakan untuk warnet, salah satu yang 
bagus untuk digunakan adalah Zencafe. 
Distro buatan lokal dengan kualitas inter- 
nasional ini memiliki tampilan yang mirip 
Windows Vista, dan tidak membutuhkan 
resource hardware yang terlalu tinggi. Se- 
hingga tak heran jika distro ini sangat cocok 
digunakan oleh kalangan warnet yang tidak 
memiliki spesifikasi hardware yang tinggi. 

Pada tutorial kali ini, InfoLINUX akan 
menjelaskan sejumlah tip dan trik yang 
terdapat pada distro Zencafe, untuk me- 
nambah fungsionalitas saat bekerja meng- 


gunakan distro ini. 


Sharing file dengan Samba 
Salah satu kebutuhan warnet adalah dapat 
saling berbagi folder atau file di dalam jaring- 
an. Untuk menjembatani hal ini, kita dapat 
menggunakan Samba yang dapat kita gu- 
nakan untuk saling berbagi folder dengan 
sesama pengguna sistem operasi Linux 
ataupun Windows. Berikut langkah untuk 
berbagi folder di Zencafe. 

1. Pastikan Anda telah mengaktifkan 
service Samba pada saat kali pertama 
menginstal. Jika belum mengaktifkan, 
Anda dapat mengaktifkan service Samba 
dari start Menu -> System -> Zenpanel. 
Setelah tampil halaman Zenpanel, klik 
menu Startup Services. 

2. Selanjutnya, kita akan mengonfigurasi- 
kan Samba dengan menggunakan SWAT 
(Samba Web Administration Tool). Login 


70 08/2007 m INFOLINUX 


sebagai user root, dan masukkan pass- 
word root Anda di SWAT. 


. Klik icon GLOBAL yang terdapat pada 


SWAT, kemudian isikan beberapa pa- 

rameter yang terdapat pada menu terse- 

but, sebagai berikut: 

@ Workgroup. Isikan dengan nama 
workgroup yang Anda inginkan. 

@ Netbiosname. Isikan dengan nama PC 
Anda. 

@ Security. Ubah pilihannya menjadi 
“SHARE”. 

@ Setelah beberapa poin di atas sele- 
sai dilakukan, klik button “Commit 
Changes’. 


. Klik icon SHARES, kemudian ubah be- 


berapa parameter berikut: 

@ Enter share name. masukkan nama 
share folder yang diinginkan. Misal: 
tes sharing, kemudian klik “Create 
Share”. 

@ Path. Pada option path, ubah letak 
path direktori yang ingin Anda share. 
Misal: /home/supriyanto/Documents. 

@ Read only. Ubah pilihan menjadi No. 

Guest ok. Ubah pilihan menjadi Yes. 

@ Terakhir, klik button “Commit Chang- 
es”. 


. Ubah permission folder yang telah Anda 


pilih untuk di-sharing, menjadi RWX 
(777). Untuk melakukan hal ini, jalankan 
aplikasi Thunar File Manager dari start 
Menu -> Accessories -> Thunar File Man- 
ager. Klik kanan folder yang telah Anda 
pilih untuk di-sharing. Setelah tampil 


halaman Document Properties, Anda 
ubah pilihan Access untuk Owner, Group, 
dan Other direktori tersebut menjadi 
Read & Write. Setelah itu, klik Close. 

6. Sekarang folder yang sudah Anda share, 
dapat segera diakses oleh komputer lain 
yang terdapat dalam jaringan. 


Setting Samba Client di Zencafe 
Setelah sebelumnya kita belajar cara men- 
jalankan folder sharing, berikutnya kita 
akan mencoba untuk mengakses folder 
sharing dengan menggunakan Samba Cli- 
ent di Zencafe. 

Untuk memulai langkah ini, Anda dapat 
memilih start Menu -> Network -> FuseSMB- 
Tools. Ubah direktori MountPoint menjadi 
direktori Network Anda. Dalam contoh ini, 
dimisalkan direktori MountPoint adalah / 
home/supriyanto/smb. Setelah OK, klik Save. 
Maka pada kotak Status, seharusnya sudah 
berubah menjadi SMB is mounted. 

Untuk dapat segera melihat share folder 
yang terdapat dalam network Anda, klik 
Network shortcut yang terdapat pada desk- 
top Anda, setiap kali ingin melihat atau 
mengakses share folder. 


Menggunakan Floppy di Zencafe 

Meski penggunaan USB Flash disk sebagai 
media penyimpanan sudah banyak meng- 
gantikan fungsi floppy disk yang rentan ru- 
sak, namun terkadang masih ada pelanggan 
warnet yang ingin mengakses floppy disk. 
Secara default, Zencafe tidak menyediakan 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL ZENGAFE 

















Zenwalk system 


a LA Ep 


Mountpoint Names Terminal System time 


2 AS La & 


Netpkg Network Settings Startup Services 





tile Edit View History Bookmarks Jools Help 








4>- € 


a D http://lucalhust:901/ylubals 


| > b Gi” | Guoyle |S] 








@cetting Started E} Latest Headlines 








Netcafe Billing Settings Autorecovery Settings 


0 The selected services will be started at boot time : 


ae ee Dai © Advanced 





” rpc: The RPC portmapper daemon 
¥ samba: The Samba SMB file server 





” scanluns: Scans Logical Unit Numbers on the scsi bus 
V sshd: The SSHD (secure shell) daemon 
D Wa Nemen 


PE 


sakane ie emen namas. 





Change View To: Basic | Advanced anana TAN 











dose | 











[SHARE | set Default | 





Set Defies see 3 





Menu LPG, Zenwalk Syst..( startup servi... 1 [the GIMP] TLayers. Chan... CH [erminall tip dank. =] 355 1 ee aos MI 
Beberapa perubahan parameter pada menu Global yang terdapat di SWAT. 


Meng-enable service samba dari Zenpanel. 


fitur akses ke floppy disk setelah proses 
instalasi selesai. Untuk dapat mengakses 
floppy disk pada distro Zencafe, Anda dapat 
melakukan langkah sebagai berikut. 

1. Login sebagai root, kemudian buat di- 


rektori /mnt/floppy. 
$ su = 
password: <masukkan password root 


Anda> 


# mkdir -p /mnt/floppy 

2. Berikutnya, jalankan Thunar File Mana- 
ger. Dari aplikasi Thunar File Manager, 
klik menu Edit -> Configure custom 
actions. 

3. Pada halaman Custom Actions, Klik (+) 
button untuk menambahkan new custom 
action. 

4. Setelah tampil halaman Create Action, 
kita akan membuat item action di Thu- 
nar File Manager, yang nantinya dapat 
digunakan untuk mount floppy disk. Isi- 
kan dengan beberapa parameter sebagai 
berikut pada Tab Basic, yang terdapat di 
halaman Create Action. 

@ Name : Mount Floppy 
@ Description: 
@ Command: mount %f 


Pindah ke Tab Appearance Conditions 
yang masih terdapat pada halaman Cre- 
ate Action. Lakukan hal sebagai berikut: 
@ Pada option parameter File Pattern, 
isikan dengan fdfloppy. 
@ Pada option Appears if selection con- 
tains, beri tanda centang hanya pada 
Untuk pilihan 
lainnya, kosongkan saja pilihannya. 


pilihan Directories. 


www.infolinux.web.id 


5. Kita juga akan membuat sebuah item 
action di Thunar File Manager yang kita 
gunakan untuk unmount floppy disk. 
Lakukan langkah nomor 1-4. Hanya saja 
pada langkah 4, isikan parameter seba- 
gai berikut pada Tab Basic Action yang 
terdapat di halaman Create Action. 

@ Name: Unmount Floppy 
@ Description: 


@ Command: umount %f 


Pindah ke Tab Appearance Conditions 
yang masih terdapat pada halaman Crea- 
te Action. Lakukan hal sebagai berikut: 
@ Pada option parameter File Pattern, 
isikan dengan fdfloppy. 
@ Pada option Appears if selection con- 
tains, beri tanda centang hanya pada 
Untuk pilihan 
lainnya, kosongkan saja pilihannya. 


pilihan Directories. 


Sekarang setiap kali Anda ingin mengak- 
ses floppy disk, Anda cukup mengklik 
kanan shortcut floppy yang terdapat 
Klik “Mount 
Floppy” untuk melakukan mount flop- 


pada Computer directori. 


py disk, dan “Unmount Floppy” untuk 
melakukan unmount floppy disk. 


3D Desktop dengan Beryi 

Micsosoft Windows Vista telah memiliki 3D 
desktop dan themes yang enak dilihat mata. 
Namun bukan hanya Windows yang dapat 
memiliki 3D desktop yang menarik. Desk- 
top Linux juga dapat kita jadikan sebagai 
3D desktop. Buat user warnet Anda terpana 
dengan tampilan 3d desktop yang ada di 


Linux, dan merasa senang untuk menggu- 


nakannya. 

Pada bagian ini, kita akan mencoba 
instalasi Beryl di desktop Zencafe. Un- 
tuk percobaan ini, Anda membutuhkan 
3D VGA Card, dan paket Beryl. Sebelum 
dapat menginstalasi Beryl, pastikan Anda 
telah menginstal driver 3D VGA Card pada 
PC Anda. Jika Anda pengguna VGA Card 
NVIDIA, instalasikan paket nvidia driver 
yang dapat Anda peroleh di url http://www. 
nvidia.com. Sedangkan jika Anda pengguna 
VGA Card ATi, Anda dapat memperoleh 
driver ATi pada url http://ati.amd.com. Si- 
lakan merujuk ke halaman Zenwalk Wiki 
yang berada di http://wiki.zenwalk.org, un- 
tuk petunjuk detail instalasi driver 3D VGA 
Card tersebut. 

Langkah selanjutnya, login ke XFCE ses- 
sion sebagai root, dan jalankan aplikasi Ter- 
minal. Backup file xorg.conf terlebih dahulu, 
untuk menyimpan konfigurasi xorg, jika 
sewaktu-waktu terjadi suatu masalah: 

ep Mera xorg, com: 7/ete/ X11 
xorg, cont bak 

Selanjutnya, edit file xorg.conf tersebut: 

n vim Mera 1/ xorg cone 

Tambahkan baris berikut pada Section 
“Device”: 

Option “AddARGBGLXVisuals” “true” 
Option “TripleButter” “true” 
Tambahkan juga baris di bawah ini, pada 
bagian akhir file xorg.conf: 
Section “axrtensiong” 
Option “Composite” “Enable” 
EndSection 

Simpan hasil perubahan yang telah di- 
lakukan, dan keluar dari editor vim. Berikut- 
nya, Anda perlu men-download paket-paket 


INFOLINUX = 08/2007 71 


TUTORIAL ZENGAFE 











tile Edit View History Bookmarks Jools Help 








E- >- E O Q m 


“a O http:/Movalhust:901/5hares 





| > > Gr Guuyle |“ | 








@ Getting started E3 Latest Headlines 





Share Parameters 


Current View Is: © Basic © Advanced 
Change View To: Basic | Advanced | 


Choose Share || test sharing ~| Delete Share | 
Create Share || 
Commit Changes | Reset Values 


comment Set Default 


EE 


ny 
path Jhomersupriyanto/Documents Set Default 








EEEEEEEEE 


“Browse Options č >čž =čă  =čă oO OOOO O 


eaan 








d 





kn D. 


"Menu IG ae (@ Samba.. an Trhe GIMP] Layers... Ga Terminal ia JB a2 9 


Mendefinisikan folder yang akan di-share. 


Beryl untuk distro Slackware, dan semua 
plug-ins yang dibutuhkan dari url http://web. 
tiscali.it/meskalamdug/aiglx-en.html. 
Berikut beberapa paket Beryl yang dibu- 
tuhkan untuk melakukan uji coba: 
Beryl. 
Emerald themes. 
Emerald. 
Beryl plugins. 
Beryl-settings. 
Beryl-manager. 
Seom. 
Beryl-vidcap. 
Libwnck. 
10. Aquamarine. 


Sea SS eS IP 


Buat sebuah direktori, kemudian down- 
load semua paket Beryl yang dibutuhkan 
ke direktori tersebut. Pindah ke direktori 
tersebut, kemudian instalasikan dengan 
menggunakan perintah berikut: 

# installpkg “.tgz 

Setelah semuanya terinstalasi dengan 
baik. Sebelum Anda menjalankan Beryl se- 
cara langsung, kill terlebih dahulu xfwm4, 
karena Beryl memiliki windows manager 
sendiri. 

# killall xfwm4 

Selanjutnya, jalankan perintah beryl- 
manager untuk segera menggunakan desk- 
top beryl. 

# beryl-manager 

Catatan: Pada saat kali pertama kita 
menjalankan beryl-manager, akan terdapat 
sebuah bug seputar perpindahan desktop, 
yang membuat kita kesulitan untuk meng- 
klik icon aplikasi yang terdapat pada desk- 
top. Untuk menyelesaikan hal ini, buka 


72 08/2007 E INFOLINUX 


Menginstal autorecovery system di Zencafe. 


desktop panel, kemudian pilih Settings -> 
Desktop Settings. Lakukan unselect dan rese- 
lect ‘Allow Xfce to manage the desktop’. 


Mengembalikan taskbar Xfce yang 

hilang 

Suatu saat, entah karena suatu kecerobo- 

han atau karena tak disengaja, taskbar yang 

terdapat di Xfce tak sengaja kita hilangkan. 

Untuk mengembalikan kembali taksbar 

Xfce yang hilang, Anda dapat melakukan 

hal sebagai berikut: 

1. Klik kanan desktop, klik menu Settings 
-> Settings Manager. 

2. Setelah tampil halaman Xfce Settings 
Manager, klik menu Sessions dan Start- 
up. 

3. Pilih dan cek pilihan Display chooser on 
login and close semua menu. 

4. Log-out dari sistem Linux Anda. 

5. Kemudian akan ada pilihan menu. Pilih 
new session, dan beri nama sesuai keingin- 
an Anda. 

6. Klik new session yg tadi Anda buat. 

7. Sekarang, taskbar Xfce Anda akan kem- 
bali seperti konfigurasi awal. 


Mengaktifkan Autorecovery System 

Pada distro ZenCafe, sudah disertakan se- 
buah tool bernama Autorecovery System 
yang dapat berfungsi untuk mengemba- 
likan setting-an dan isi home directory pada 
kondisi awal. Hal ini cukup bermanfaat 
pada lingkungan warnet yang PC-nya bia- 
sa digunakan oleh beberapa user dalam 
setiap harinya. Selain itu, tool ini juga 
dapat menjaga agar tampilan desktop dan 
file yang ditambah oleh user warnet, akan 





Remove You kidding! This is 
Forget it I'm quit! Don't do anything with my PC! 


Zencafe autorecovery system 


z Welcome to Zencafe autorecovery s 


LINUX!!! Why I need this! 











secara otomatis terhapus setiap kali kom- 

puter restart. Untuk segera mengaktifkan 

tool Autorecovery System, Anda dapat 
melakukan langkah sebagai berikut: 

1. Klik menu System -> Zenpanel. 

2. Dari halaman Zenpanel, klik menu 
Autorecovery Settings. 

3. Setelah tampil halaman Autorecovery 
System, terdapat tiga buah pilihan 
yakni, [ReJInstall, Remove, dan Forget 
It. Pilih [Re]Install untuk menggunak- 
an Autorecovery System. 

4. Berikutnya, isikan nama home direk- 
tori yang ingin Anda protect dengan 
tool Autorecovery System ini. Sebagai 
contoh, jika user Anda bernama jas- 
mine, maka isikan saja jasmine, atau 
/home/jasmine pada kotak isian terse- 
but. 

5. Fitur autorecovery sudah diaktifkan. 
Anda dapat mencoba dengan membuat 
sebuah folder dan isikan dengan se- 
jumlah file dalam folder tersebut, ke- 
mudian restart PC Anda. Setelah login 
kembali, maka folder berisi sejumlah 
file tersebut, akan langsung dihapus 
oleh tool ini. 


Demikian beberapa tip dan trik seputar 
distro Zencafe, yang sumbernya berdasar 
pada tutorial yang terdapat pada situs 
Zencafe di http://linux.blogs.ie/. Karena 
distro ini dibuat sebagai turunan distro 
Zenwalk, halaman situs wiki Zenwalk juga 
dapat dijadikan sebagai panduan yang ba- 
gus dalam mempelajari Zencafe. Selamat 
mencoba! Ô 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP PROGRAMMING 


Dalam web programming, aplikasi PHP, 
MySQL, dan Apache, menjadi aplikasi yang 
paling banyak digunakan untuk membuat 
suatu situs web atau men-develop aplikasi 
berbasis web. Dalam workshop program- 
ming kali ini, akan dijelaskan pengenalan 
dasar PHP, MySQL, dan Apache, yang 
terdapat pada distro Ubuntu 7.04. 


Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menginstalasi paket 
PHP, MySQL, dan Apache terlebih dahulu di sistem. Untuk mengins- 
talasi paket tersebut, masukkan bonus DVD InfoLINUX edisi ini ke 
dalam drive DVD Anda, kemudian copy-kan ke home direktori Anda. 
> mkdir =p debian package 
S cp -rf “/IL-082007/rubrik/workshop/debian package/“. 
deb” -/debian package 







File Edit View Terminal Tabs Help 


Ba it jatah Jab paye ml 
supriyanto@serverl:-/debian package$ cp -rf /mnt/cdrom/1IL-0826 
/debian package/*.deb /home/supriyanto/debian package/ || 


supriyanto@serverl:-/debian package$ ls 


Konfigurasi PHP, MySQL, dan Apache 


= “supriyanto : 


Catatan: pada contoh di 





File Edit View Terminal Tabs Help 


atas, user supriyanto hanya 
diberikan hak akses select, 
insert, update, delete, create 


supriyanto@serverl:~$ mysql -u root -p 
Enter password: 

Welcome to the MySQL monitor. 
Your MySQL connection id is 18 
Server version: 5.0.38-Ubuntu @ubuntul-log Ubuntu 7.04 distribution 


Commands end with : or Ng. 


Type ‘help;' or ‘\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 


mysql> use mysql; 


dan drop. Anda dapat mem- 
berikan hak akses yang lain 
dengan memberikan nilai Y, 
dengan melihat field leng- 
kap hak akses yang terdapat 
pada tabel user di database 
mysql. 


Reading table information for completion of table and column names 
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 


Database changed 
mysql> INSERT INTO user (host, user, password, select priv, insert priv, update 
priv, delete_priv, create 
SSWORD( ‘supril23'), , , , ); 
Query OK, 1 row affected, 3 warnings (0.04 sec) 


priv, drop_priv) VALUES (‘localhost', 'supriyanto', PA 
ry’, Ty, aa, °F, °F", OY be 


mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
Query OK, O rows affected (0.07 sec) 


mysql> SELECT host, user, password FROM user WHERE user = 'supriyanto': 
ea. PENA Sera. + 
| host 
poses 


| user | password | 


mn... dn no moo oo oodoomocococococoXwocoroocomococomcoococc.c.c.c.od 
| localhost | supriyanto | “C574030DC7F12102F963A8?F041FA07181F50B9A4 | 
+ + , + 


1 row in set (6.63 sec) 


mysql> J 





Ga Anda dapat login dengan menggunakan user yang baru- 


saja Anda buat, dengan mengetikkan perintah berikut: 


$ mysql -u SuprLvanto = 


pa mengonfigurasi da- 
tabase MySQL, berikutnya 
kita akan meng-enable-kan 


module userdir di web server 





File Edit View Jerminal Tabs Help 

supriyanto@supriyanto-desktop 

Module userdir installed; run /etc/init.d/ap 

supriyanto@supriyanto-desktop:-$ sudo /etc/init.d/apac 
* Forcing reload of web server (apache2)... 






apache2: Could not reliably determine the server's full 
me, using 127.0.1.1 for ServerName 

















apache2 2.2.3-3.2buildl all.deb 
apache2.2-common 2.2.3-3.2buildl i386.deb 
apache2-mpm-prefork 2.2.3-3.2buildl i386.deb 
apache2-utils 2.2.3-3.2buildl 1386.deb 


Catatan: Sesuaikan letak path “/IL-082007/rubrik/workshop/ 
debian_package/*.deb” dengan kondisi pada sistem Anda. 


apache2: Could not reliably determine the server's full 


Apache. Dengan meng-enable- me, using 127.0.1.1 for ServerName 


'supriyanto@supriyanto-desktop:-$ 








kan module userdir, maka 
user biasa dapat menjalankan skrip PHP dari home direktori user 
bersangkutan. Secara default, nama direktori yang akan digunakan 
sebagai direktori userdir adalah public html. Untuk melakukan hal 
Instalasikan paket PHP, MySOL, dan Apache, dengan menggu- | ini, jalankan perintah berikut dari Terminal. 
D akan perintah berikut: $ sudo a2enmod userdir 
$ cd ~/debian package $ sudo /etc/init.d/apache2 restart 


© sudo dpkg =1 *.deb 





Berikutnya, Anda dapat | SA 
file Edit View Terminal Tabs Help 
: : supriyanto@supriyanto-desktop1-$ mkdir -p public html 
membuat skrip info. supriyanto@supriyanto-desktop|~$ cd public html/_ 


supriyanto@supriyanto-desktop 
supriyanto@supriyanto-desktop 
info.php 

supriyanto@supriyanto-desktop:-/public htmls 


-/public html$ vim info.php 
-/public htmls ls 


3 MySQL terinstal dengan baik, ubah password user root yang 
terdapat di MySQL, dengan menggunakan perintah berikut: 






php berikut di direktori 
$ sudo su - homeuserAnda/public html. 
# mysgladmin -u root password newpassword Dalam contoh ini, user yang digunakan adalah supriyanto. 
Catatan: ubah newpassword dengan password yang Anda inginkan. 
Setelah itu, restart service database MySOL Anda: 


# /etc/init.d/mysgl start 


> mkdir -p publie memi 
5 cd publie neml 

$ yim intopohp 

<? piano 











As kembali ke prompt MySQL. 


# mysql -u root -p Qu file info.php di te se sw we seamans is ue 
6 p) Ge 
atas, buka web browser | ®seunssanes Bates readies 
Kita akan menambahkan user lain ke dalam database MySQL, | Anda, kemudian jalankan 


dan ketikkan http://local- 


host/~namauser/info.php. 


dengan mengetikkan perintah sebagai berikut: 
mysql> use mysql; 
mysql> INSERT INTO user Sebagai contoh di sini, alamat 


(nose ueser, password, select 


priy, ingt priv, Wadaka priv, delete priv, Create lengkap yang diketikkan pada 
halaman url Mozilla Firefox 


adalah http://localhost/ 
~supriyanto/info.php. 


Priv, drop priy) VALUES (© localhost’ ,;, suprivyanto: , 


PAG SWORD Sup il? S EDE Yar ee ee ne, 





mysql> FLUSH PRIVILEGES; 


mysql> SELECT host, user, password FROM user WHERE user Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


74 08/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


PROGRAMMING WORKSHOP 


Koneksi PHP ke Database MySQL 


Setelah kita mempelajari cara konfigurasi PHP, 
MySQL, dan Apache, berikutnya kita akan 
mencoba koneksi PHP ke database MySQL, 
dan menampilkan isi suatu database. Dalam 
Workshop kali ini, akan digunakan database 
moviesite sebagai contoh kasusnya. 


Sebelum kita beranjak ke bagian kode program, di bawah ini ter- 
dapat beberapa penjelasan function yang biasa digunakan dalam 
PHP, untuk dapat terkoneksi ke database server MySQL. Beberapa 
function yang biasa digunakan antara lain: 
@ mysql_connect (“hostname”, “user”, “password”) 
Menghubungkan PHP ke database MySOL. 
@ mysgl select db( “database name”) 
Memilih database yang akan digunakan. 
@ mysql_query (“query”) 
Menjalankan beragam perintah MySQL ke suatu database yang 
terdapat di server MySQL. 
@ mysgl fetch array (“results variable from query”) 
Mengambil hasil dari suatu guery sebagai suatu associative array, 
numeric array. 
@ mysql_error Ô 
Menampilkan pesan error yang dihasilkan langsung dari database 
server MySQL. 
Dalam Workshop ini, akan diberikan juga beberapa contoh untuk 
mem-parsing suatu hasil dari perintah MySQL, ke dalam suatu func- 
tion PHP yang digunakan untuk terhubung ke database MySQL. 
Sebagai contoh berikut, digunakan $query untuk menyimpan suatu 
query, yang kemudian digunakan dalam function mysql_query. 
Sguery = “SELECT * from TABLE”; 
Sresult = mysel Gus (Şauwery) z 
Dua baris perintah di atas, dapat saja kita ganti dengan menggu- 
nakan baris perintah berikut: 
result = mysql query (NG * From TABLE”); 


Berikutnya, kita akan langsung membahas koneksi PHP ke da- 
P AN MySQL. Buat sebuah folder bernama ‘workshop/movie’ 
dalam direktori public_html yang terdapat pada home direktori 
Anda, kemudian letakkan skrip-skrip PHP dalam latihan ini ke 
dalam direktori tersebut. 

$ mkdir -p ~/public_html/workshop/movie 

Catatan: semua skrip dalam workshop ini, dapat Anda temukan 
dalam Disc InfoLINUX, pada folder “/IL-082007/rubrik/workshop/”. 
Penjelasan program, dapat dilihat dalam listing kode bersangkutan. 


Pertama, kita akan membuat struktur database moviesite dengan 
menggunakan skrip PHP. Untuk melakukan hal ini, copy file create- 
movie.php dalam Disc InfoLINUX ke direktori “/public_html/work- 
shop/movie”, kemudian jalankan skrip tersebut dari browser dengan 


www.infolinux.web.id 






mengetikkan http://localhost/~<nama-user>/workshop/movie/cre- 
atemovie.php. Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar berikut. 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 
@-»-€ 


@ Getting Started E} Latest BBC Headlines 


Movie Database successfully created! 








AY E 'http://localhost/—supriyanto/workshop/movie/createmovie.php iE 














Berikutnya, kita akan membuat sebuah skrip PHP, untuk mema- 
A vice sejumlah data ke dalam sejumlah tabel yang terdapat di 
database moviesite. Untuk melakukan hal ini, copy file moviedata. 
php dalam Disc InfoLINUX ke direktori “/public_html/workshop/ 
movie’, kemudian jalankan skrip tersebut dari browser dengan men- 
getikkan http://localhost/-«nama-user» /workshop/movie/movie- 
data.php. Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar berikut. 







Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


wW” e . a (B http://localhost/~supriyanto/workshop/movie/moviedata.php 


@ Getting Started Latest BBC Headlines 


Data inserted successfully! 




















Berikutnya, kita akan membuat query untuk menampilkan field 
movie_name dan movie_type yang terdapat dalam tabel movie 
dan movietype, di mana field movie_year > 1990. Jika dijalankan 
dari MySQL konsole, hasilnya adalah sebagai berikut. 









File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@serverl:-$ mysql -u supriyanto -p moviesite 

Enter password: 

Reading table information for completion of table and column names 
You can turn off this feature to get a guicker startup with -A 







Welcome to the MySQL erg wg Commands end with 
Your MySQL connection id is 


Server version: 5.0.38- Ia  @ubuntul-log Ubuntu 7.04 distribution 


; or Ng. 


Type ‘help;' or 'Nh' for help. Type 'Nc' to clear the buffer. 
mysql> SELECT movie.movie name, movietype.movietype label 

-> FROM movie, movietype 

-> WHERE movie.movie type = movietype.movietype id 

-> AND movie.movie_year>1990 

-> ORDER BY a ' type, 


| Grand Canyon i Drama 
| Bruce Almighty | Comedy 
! Office Space l Comedy 








3 rows in set (0. e sec) 


Terakhir, kita akan membuat skrip PHP untuk menampilkan hasil 
Buccs database MySQL, seperti yang terlihat pada nomor 4. Un- 
tuk melakukan hal ini, copy file select.php dalam Disc InfoLINUX ke 
direktori “/public html/workshop/movie”, kemudian jalankan skrip 
tersebut dari browser dengan mengetikkan http://localhost/ -« nama- 
user»/workshop/movie/select.php. Hasilnya dapat Anda lihat pada 
gambar berikut. 












Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


€- -e | [L nttp/tocatnost/—supriyanto/workshop/movie/select.php 


@ Getting Started E} Latest BBC Headlines 





|-| >) [G] 











Grand Canyon Drama 
Bruce Almighty Comedy 
Office Space Comedy 





























Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 08/2007 75 



















WORKSHOP DISTRO 


Check file MOSSUM DVD/CD InfoLINUX 


Pada setiap edisi, InfoLINUK selalu menyer- 
takan bonus DVD/CD pada edisi regular dan 
ekonomis. Untuk memastikan bahwa file di 
dalam DVD/CD bonus tersebut tidak rusak, 
Anda dapat melakukan validasi semua file 
yang terdaftar dalam file MD5SUM, dengan 
menggunakan aplikasi md5sum di Linux. 


Sebagai contoh, dalam workshop ini kita akan mengetes validasi 
DVD-02 InfoLINUX edisi 06/2007 yang berisi iso 
Ubuntu 7.04 beserta dengan turunannya. 





Contoh berikut merupakan langkah tes validasi file MD5SUM 

di platform Linux. Pertama, jalankan aplikasi Terminal. Setelah 

aplikasi Terminal terbuka, pindah ke direktori DVD-02 InfoLINUX 
edisi 06/2007 ter-mount, kemudian jalankan perintah berikut: 

S md5sum -c MD5SUM 










Dari hasil perintah di atas, Anda dapat melihat apakah file yang ter- 
dapat dalam DVD-02 InfoLINUX edisi 06/2007 tersebut, terdapat 
file yang FAILED atau tidak. Jika semua validasi file bernilai OK, berarti 

tidak ada problem dengan isi file DVD, dan DVD siap digunakan. 
Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 





Masukkan DVD-02 InfoLINUX edisi 06/2007 ke 

dalam drive DVD Anda. Jika dilihat dengan meng- 
gunakan Windows Explorer di Windows maupun 
Nautillus File Manager di Linux, Anda dapat melihat 
sebuah file bernama MD5SUM, yang terdapat pada 
halaman utama dari isi DVD tersebut. 











-© = IA supriyanto@supriyanto-desktop:/media/cdrom@$ ls -alh 
ama AR o v apse sen total 63K 
dr-xr-xr-x 5 root root 2.0K 2007-05-03 07:13 . 
drwxr-xr-x 15 root root 4.0K 2007-06-25 05:35 .. 
Size Tre Date Modified dr-xr-xr-x 3 root root 2.0K 2007-05-03 05:32 boot 
i tld thuoamay2 dr-xr-xr-x 18 root root 4.0K 2007-05-03 05:51 nearer 
-f--r--r-- 1 root root 391 2007-05-03 05:32 index.html 
ai muosmey2\  Ge_xr-xr-x 2 root root 2.0K 2007-05-03 05:32 KNOPPIX 
litem folder Thu 03 May 21 WI Na nb 


1 root root 45K 2007-05-03 07:13 MD5SUM 
Thu 03 May 21 - READMI 


3.2 KB plain text document Thu 03 May 21 ./README. txt: OK 


./IL-062007/development/jre-1.5.0.11/jre-1 5 0 11-linux-i586.bin: OK 
./IL-062007/desktop/beryl-0.2.1/beryl-plugins-0.2.1.tar.gz: OK 
./IL-062007/desktop/bery1-0.2.1/aguamarine-0.2.1.tar.gz: OK 
./IL-062007/desktop/bery1-0.2.1/beryl-settings-simple-0.2.1.tar.gz: OK 
. /IL-062007/desktop/beryl-0.2.1/beryl-settings-bindings-0.2.1.tar.gz: Of 
- /IL-062007/desktop/beryl-0.2.1/beryl-settings-0.2.1.tar.gz: OK 
./IL-062007/desktop/bery1-0.2.1/beryl-core-0.2.1.tar.gz: OK 

- /IL-062007/desktop/beryl-0.2.1/heliodor-0.2.1.tar.gz: OK 
../IL-062007/desktop/bery1-0.2.1/beryl-manager-0.2.1.tar.gz: OK 


Mem-burning CD Installer Ubuntu 7.04 Desktop 





Dalam DVD InfoLINUX 06/2007, sudah diser- 
takan file iso Ubuntu 7.04 Desktop. Setelah 
hasil tes file iso Ubuntu Desktop ini tidak ber- 
masalah, Anda dapat mem-burn file iso ini pada 
platform Windows maupun Linux. Langkah ini 
dapat juga Anda terapkan untuk mem-burning 


file iso distro lain, yang sering disertakan di DVD 
InfoLINUX. 


Jika Anda menggunakan Windows, Anda dapat mem-burn file 
1 iso Ubuntu 7.04 Desktop, dengan mengunakan aplikasi Deep 
Burner portabel. Aplikasi ini dapat Anda peroleh dengan men-down- 
load di url http://www.deepburner.com. 


Selanjutnya, copy file iso distro Ubuntu 7.04 Desktop yang terdapat 
dalam DVD-02 InfoLINUX 06/2007 ke direktori MyDocument. 


a paket DeepBurnerl_Portable.zip ke C:\, kemudian 
jalankan aplikasi DeepBurner yang terdapat di folder C:\Deep- 


Burner1 Portable. 


Pada pilihan awal DeepBurner, pilih Burn ISO image. kemudian pada 
menu Image File, arahkan ke MyDocument atau folder lain tempat 


76 08/2007 E INFOLINUX 


Anda mengopi file iso [i | 
Ubuntu 7.04 Desktop. Klik | meta | 


Burn Iso untuk memulai 














proses burning. 


Jika Anda mengguna- 

kan Linux, Anda dapat 
mem-burn file iso Ubuntu 7.04 Desktop dengan menggunakan aplikasi 
K3B. Pertama, copy file ubuntu-7.04-desktop-i386.iso ke home direk- 
tori Anda. 


6: alankan aplikasi K3B. Setelah layar K3B terbuka, pilih menu Tools 
= > Burn CD Image. Pada ie Burn CD Image - Kab 


Burn CD Image iso cue toc 


kotak Image To Burn, 





cimag: 


arahkan ke home direk- A 











tori atau tempat Anda 





meletakkan file ubuntu- 
7.04-desktop-i386.iso. 


Preparer Id: 





je Type:— 
Auto Detection |x] 


Application Id: MKISOFS ISO 9660/HF9 FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDA... 


| 





Burn Medium 


Klik button Start untuk 





[z] spesa: RESI 








[ Empty CD-R medium 
ings 


memulai proses burning. 





CD installer Ubuntu 
7.04 Desktop siap 
untuk digunakan. 





Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





DISTRO WORKSHOP 


partisi filesystem sebesar 3783 MB, dan partisi swap sebesar 509 


MB. Sesuaikan kapasitas ini dengan kondisi partisi harddisk Anda. 


Instalasi Ubuntu 7.04 


Dalam rubrik Workshop, InfoLINUX akan meng: 





1 Oe akan tampil hala- 


man Migrate Documents and Set- 





gunakan distro Ubuntu 7.04 sebagai platform ee Sebag ene; SEWERA SAJA 
! i : | pilihan ini. 

distro yang akan digunakan. Untuk itu, pada —— | 

workshop kali ini, akan dijelaskan terlebih dahulu 1 1 Halaman berikutnya adalah 

proses instalasi Ubuntu 7.04. halaman pembuatan user di 


Ubuntu Desktop. Isikan nama user 








dan password yang sesuai dengan 


Pastikan data-data penting yang terdapat pada harddisk Anda. keinginan Anda. Sebaiknya Anda 


mengingat username dan password 
yang Anda isikan, karena akan ba- 
nyak digunakan nantinya, setelah 


a m 
Di-backup terlebih dahulu untuk menjaga Pa 
kemungkinan hilangnya data, karena kesa- 
lahan proses instalasi. 
= instalasi selesai. 
Setelah di-backup, restart komputer, dan 
Diah first boot BIOS Anda dari CD-ROM. Tampilan selanjutnya menun- S 
1 Za. ringkasan setting insta- [es = m 
Masukkan CD Ubuntu, dan ketika lasi tadi. Perhatikan dengan seksama, == 
n ae halaman boot prompt Ubun- setting-an yang telah dilakukan sebe- ea | 
tu, pilih Start atau install Ubuntu. lumnya (terutama partisi). Jika telah pisa aan 
sesuai dengan keinginan, klik install (“FF < 


untuk mulai menginstal ke hard-drive. ..... T) Ta] 





















Setelah desktop Live CD dimulai, 
double klik icon install yang ada pada Setelah klik instal, proses instalasi akan segera dimulai dengan 
desktop, untuk memulai tahap insta- 1 3 
lasi ke hard drive. 


proses partisi harddisk, dan dilanjutkan dengan proses instalasi 
sistem Ubuntu. Proses ini akan memakan cukup banyak waktu, ter- 
gantung dari spesifikasi komputer yang Anda miliki. 
Langkah pertama tahap instalasi adalah pilihan bahasa. Pilihlah 
bahasa instalasi sesuai dengan keinginan Anda. 1 Ap proses instalasi selesai, re- | stertowetnenenimaclaton wu can come ure th 


CD, although any changes you make or documents you 
save will not be preserved. 


boot system terlebih dahulu. Klik ssemma ie coutenresaringme comum - 
newly-installed system. 


Pada menu timezone, pilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah | Restart now. a re 
Anda berada. 








1 Haa Live-CD Ubuntu akan restart. CD secara otomatis 
T layout keyboard jika diperlukan. Jika tidak perlu diubah, lan- akan keluar dari drive CD-ROM. Keluarkan CD dari drive CD- 
jut ke tahap selanjutnya. ROM, kemudian boot ke desktop Ubuntu yang telah terinstal. 


eo adalah tahap par- 


1 6... boot ke Ubuntu, akan ter- 
tisi harddisk. Terdapat empat 


lihat tampilan seperti gambar beri- 
pilihan partisi harddisk di sana, kut. Isikan nama dan password yang Anda 
yakni Guided-resize IDE1 master, 
partition #1 (hdal) and use freed 
space, Guided-use entire disk, dan 1 pa berhasil login, desktop Ubuntu dapat segera Anda gu- 


Manual. Karena kita ingin men- 


masukkan pada saat instalasi. 











nakan sesuai dengan kebutuhan. 
gatur partisi sendiri, pilih saja option Manual. Sa MA Serap 





Qu menginstal Ubuntu, di- 
perlukan dua buah partisi, yakni 





partisi filesystem dan partisi swap. 








Besar partisi swap kurang lebih 
adalah dua kali jumlah memory 


[undo changes to partitions | 
fisik. Dalam contoh ini, harddisk Seitti amnmen tan 


4.3 GB yang ada, InfoLINUX buat ws Cee Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 08/2007 77 





GIGABIT ETHERNET CARD 
3C0M 3C996-SX Gigabit Etherlink Fiber - SX Server NIC 


ndpoint 





TRENDNET TDM-C400 ADSL 2/2+ Modem Router 





3COM 3C996B-T Fast Etherlink XL PCI, Gigabit, Server Adapter 


TRENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 





3C0M 3CGBIC92 1000 Base-LX GBIC for 3Com 3017304 





COMPEX FL 1000 T Ethernet Card 10/100/1000 Mbps (kabel CAT 5 / CAT 6 ), 
UTP Cable, 64 bit PCI 


TRENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 
w USB Print Server 





TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 





D-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 32 bit PCI 
(Bus Master), PnP, Server NIC 


TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 4-port 
Switch 





HP 391661-B21 HP NC340T PCIx 4 Pt 10/100/1000 Adapter 





INTEL EXP19402PT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 


TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 





INTEL EXPIS404PT 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 





INTEL EXP19404PTL 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express (Low Profile) 


TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router / 
w 4-port Switch 





INTEL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 





INTEL PWLA8494GT-BLK 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PC! 64-bit 





TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PC! Adapter 


MODEM 
2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g Wireless Access Point 





USS 





TRENDNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter 


FIBRE / GIGABIT SWITCH 
COM 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


3COM 3CRWDR101A-75 ADSL Wireless 4 port, 54 Mbps 11g Firewall Router 


USS 








ALLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps 


USS 





ALLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RU-11 4-Port 10/100 TX, Net 
Firewall ADSL 2/2 Plus 


USS 





D-LINK DSL-2540T 4-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, ADSL Modem Router 


USS 





3C0M 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port 


USS 





LINKSYS AM300 ADSL 2+ Modem with 1 Ethernet, 1 USB Port, Dying Gasp 


USS 





COM 3616487 3Com Baseline Switch 2824-SFP Plus (24 port gigabit + 
4 slot SFP) 


LINKSYS BEFCMU10 EtherFast Cable Modem with USB & Ethernet Connection 


USS 








ALLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 





ALLIED TELESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


LINKSYS WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway, Wireless router - External - 
ADSL, ADSL2+ - 54 Mbps - 4-port switch - IEEE 802.119, IEEE 802.11b, Fast 
Ethernet, Ethernet 


USS 





ALLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


PROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 port 


USS 69 





ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 


PROLINK Hurricane 9200 Modem ADSL2/2+ 1 port 


USS 41 





VIGOR 2600 4 Port ADSL Router with 802.11g and 802.11b Ethernet Port 


Rp.1,950,000 





ALLIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX + 
2 SFP Combo ports 


VIGOR 2600G 4 Port ADSL Router with 802.11g and 802.11b Wireless LAN 
Access, USB Printer Port 


Rp.2,900,000 





D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch 


VIGOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP 


Rp.1,750,000 





INTELLINET 523080 8 Port SOHO Gbe Switched 


ZYXEL Prestige 791 Modem HDSL Router 


Rp.2,650,000 





INTELLINET 523127 24 Port Gigabit Websmart 


PROLINK 1456PVA 56K PCI, Fax Modem 


USS 8 





LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 





LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mhps, Desktop, Gigabit 


PROLINK 1456PVC - 56k PCI 56K PCI, Fax Modem, Software Chipset + Surge 
Protector 


USS 11 





LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch 


PROLINK 1456PVS 56K V 92 PCI, Fax Modem, Smartlink Chipset 


USS 





LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 





LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit 
Switch + 2 mini-GBIC w/ WebView 


PROLINK 1456VHM - 56k PCI 56K PCI, Fax Modem, Software Chipset + Surge 
Protector 


USS 








LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 


D-LINK DFM-560EL 56Kbps Fax/Data/Voice Modem, V90 & K56Flex, Serial, Topic 
chipset 


USS 








ROUTER & BRIDGES 

ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 
4,000 feet (Cable Not Included) 


D-LINK DU-562M USB Modem External 56 Kbps Connexant Chipset 


USS 





ITEGNO 3000 85.6Kbps Fax/Data/Voice Modem, GPRS, Dual Band GSM, USB, 
Headset 


USS 





PROLINK 1456-TR 56k V 92 Serial, Fax/Data Modem, Topic Chipset 


USS 





PROLINK 1456-U 56k V 92, Fax Modem, Tornado Chipset + Surge Protector 


USS 





ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 
1-port WAN 


SPEEDUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x 
With R-UIM, 153,6 Kbps 


USS 





ASUS SL 1000 VPN Firewall Router, 4-port UTP, 10/100BaseT LAN, 1-port WAN 


US ROBOTICS USR5633B Modem US Robotics, 56K, V.92, USB, Non Voice 


USS 





ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 10/ 
100Mbps Switch LAN, 1-port WAN 


VENUS SUPRA CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps, USB 


USS 





WAVECOM Fastrack M1306B Dualband GSM Modem, 14.4Kb, 3v/5v SIM Interface 


Rp.2,900,000 





CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port 





CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= 


WAVECOM Fastrack M1306B + SMS Center Application Dualband GSM Modem, 
14.4Kb, 3v/5v SIM Interface, SMS Center Application 


Rp.3,450,000 





CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 





CISCO CISCO857W-G-A-K9 ADSL SOHO Router with 802.119 FCC Compliant 





CISCO CISCOSB107-K9 Small Business 107 ADSL Broadband Router 


KVM SWITCH 
ATEN CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 








CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only 


ATEN CL1208LA-AAT-G 15” 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 





D-LINK DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 


ATEN CS1004 1 Console(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial; OSD 





EDIMAX BR-6104K SOHO Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch 





EDIMAX BR-6204WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.11g w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


ATEN CS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade; OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








EDIMAX BR-6304WG 4P 10/100M Switch 54M, 802119 w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


ATEN CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2); w/ Firmware Upgrade; OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2*WAN, 4*LAN 


ATEN CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 
cables (2 x 1.8m USB) 








LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN 


78 08/2007 E INFOLINUX 


ATEN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 


www. infolinux.web.id 





cables (2 x 1.8 





ATEN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 


INFO HARGA 





Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + UTP 
Cable Included 








ATEN CS1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 


D-LINK DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802.11g / 2.4Ghz - 
Complete accesories 








ATEN CS1744C 4-port Dual-View KVM Switch: cables included 





ATEN CS1754 1 Console(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 


D-LINK DWL-7100AP/E Tri-Mode Dualband 8021 1a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps Access Point 








ATEN CS1758 1 Console(USB), 8 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 





ATEN CS1762C 2 port DVI KVM Switch (USB interface); cables included 


D-LINK DWL-AG530 Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps PCI Adapter 








ATEN CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 


D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 








ATEN CS1772C 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 


D-LINK DWL-G510 High Speed 2.4GHz (802.19) Wireless PCI Adapter 





D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G 








ATEN CS1774C 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 


EDIMAX AR-7064Mg+ MIMO XRTM Wireless ADSL2 4 Ports 





EDIMAX EW-7108PCg Wireless LAN Cardbus 54M, 802.119 








ATEN CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support 
AT&Serial. Cable 2L-170P 


EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 





EDIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.11g 54M with PoE interface 








ATEN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT& 
Serial. Cable 2L-170P 


EDIMAX EW-7317LDG Wifi Detector with LCD + USB 2.0 wireless adapter 





EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.119 








ATEN CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio; built-in cable 


EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 








ATEN CS62BZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable. Audio can 
independent switch 


LINKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 





LINKSYS SPA3102 VoIP Phone Adapter, SIP Protocol, Caller ID 








BELKIN FIDK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 


LINKSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and Hi-Res Display 








D-LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, cables 
included 


LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 
Indoor 








EDIMAX EK-2PSK 2 Port PS2 KVM Switch, 2 Cable Kit 





EDIMAX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic 


LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 








INTELLINET 156752 Mini KVM Switch 





LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) 


LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps 








LINKSYS KVM2KIT ProConnectA® Integrated KVM 2-Port Switch 





LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 





LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU's 


LINKSYS WAP54GX IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, Ethernet, 
Power, UTP CAT 5, WPA/WPA2, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast 
enable/disable 








LINKSYS SVIEWO8ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's 





WIRELESS LAN 
3COM 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 


LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 








LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 
11Mbps 








3COM 3CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card 


LINKSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 








3COM 3CRGPOE10075 OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 


LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter + Speedbooster 








3COM 3CRSHPW/796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA 


LINKSYS WPC55AG Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter 








SCOM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 


LINKSYS WPS54G Wireless-G Print Server 802.119, 54Mbps 








SCOM 3CRUSB100/5 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 54 Mbps 


LINKSYS WRE54G Wireless-G Range Expander 








3COM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Wifi 54 Mbps 


LINKSYS WRT30ON Wireless N Broadband Router, 802 11N 








3COM 3CRUSB200/5 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps 


LINKSYS WRT54G-3G Wireless-G Broadband Router for 3G/UMTS 








SCOM 3CRWE1546G/2 OfficeConnect Wireless 11g PC Card 54 Mbps 


LINKSYS WRT54GC Wireless G Broadband + Router 








SCOM 3CRWE4546/2 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 


LINKSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux 








3COM 3CRWER100-/5 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 


LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 








3COM 3CRXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA 


LINKSYS WRT54Gx Wireless- G Broadband Router with srx 








ASUS WL-300G 802.119, 54Mbps Wireless LAN Access Point 


LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter, Data Rate 54Mbps 








ASUS WL-700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 160BG, 4 port 10/100BaseT 


LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter 








BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 602.119 


TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter 








BELKIN F5D 7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps 


TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 








BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802119 


TRENDNET TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 








BELKIN F5D7051uk 802.119, 125mbps Wireless USB Adapter 





BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 


TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port 
Switch 








BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 


TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / 
w 4-port Switch 








CISCO AIR-ANT4941 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC 


TRENDNET TEW-441PC 108Mbps 11g Wireless PC Card 








CISCO AIR-AP1121G-A-K9 802.119 AP, Single MPCI Radio, Internal Antenna, 
FCC Configuration 


TRENDNET TEW-443PI 108Mbps 802.11g Wireless PCI Adapter 





TRENDNET TEW-444UB 108Mbps 802.119 Wireless USB Adapter 








CISCO AIR-AP1231G-A-K9 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg 


TRENDNET TEW-450APB 108Mbps 802.119 Wireless Access Point 








CISCO AIR-BR1310G-A-K9 Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, 
FCC Contig 


TRENDNET TEW-621PC N-Draft Wireless PC Card 





TRENDNET TEW-628PI N-Draft Wireless PCI Card 








CISCO AIR-BR1310G-A-K9-R Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/RP-INC Connectors, 
FCC Contig 


TRENDNET TEW-630APB N-Draft Wireless AP 





TRENDNET TEW-A0080 Outdoor 8 dBi Omni Directional Antenna 








D-LINK ANT24-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna 


TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBi) 








D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 1 


www.infolinux.web.id 


TRENDNET TEW-OA24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) 








TRENDNET TVP-SP1BK ClearSky Bluetooth VolP Phone Kit for Skype 


INFOLINUX H 08/2007 79 


KUIS 








PT Sistem Integral Perkasa 






Ingin mendapatkan 
hadiah berupa Edimax 
HI-GAIN USB WLAN 
Adapter EW-7318USG? 
PT Sistem Integral 
Perkasa menyediakan 2 
buah Edimax USB WLAN 
Adapter EW-7318USG 
untuk 2 orang pemenang. 
Baca keterangannya di 
bawah ini. 












— M.A me UU LE KUOTA 
amx [NIN Ni 2e AN GO 07 up 
rrr- TSE—KX—XCOnr Z 
—~rPazcmecmmrroxm-— 
Ae Rn ea kek Ae OI Mo Gr m 





mmMmMArmArmaZzAKmMPrcAc 


BAS SEAN SA AT A 











amd PA [NGE KGU XK 





KK LL MIN orr mr zr 
—PrroAx<x<xre<DA2ZAXOor 
Ar<cAoumemx<—-mx x=- DP 
xmMm<D DIMA DODE AZT < 
Ag — cma anam m 
X-r RMX IXS- mr — 





r> Co ot ot fl ro agd rar 









Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 











Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Audio Editor b. Multimedia Center 









c. Video Editor 





Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>08<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 08 A Budi Santosa S S8 CMP TELKOMSEL FLEXI 


DAWA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Ro2000++/SMS berlaku untuk semua operator). ae al Tren @ esia 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 








SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 September 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada /nfoLINUK No. 10/2007. 





Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 







80 08/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 09/2007 


Terbit 
1 September 2007 


LINUX 


EDISI MENDATAN 


Disamping fiturnya yang sangat berguna, 
alien masih memiliki sejumlah keterba- 





figur apabila memiliki ruang kosong 





Tetap 
Produktif 
Bekerja di 
Text Termina 


Waah paken untuk distribusi yang di- setiap distribusi bisa sangat berbeda, selalu | 
Mmankarlihatdahpembahasan berikut. berhati-hatilah dalam melakukan instalasi 
paket hasil konversi. 


sr/ 4 Wemlredismbusi hasil kompilasi, ba- tasan. Dan, berhubung aturan pemaketan 


: Informasi selengkapnya t | 

aii nas g ya tentang alien 
< D i : | i É 

ii Di bagian ini, kita akan membahas dua tool bisa didapatkan di website-nya http://kite- 


yang berguna untuk bek ja de g 

A erja dengar 4 fi net/~joey/¢ 'ali 
fie à erja de paket net.net, joey/code/alie 1.html 
Bagi A da yang m elak al 


d 


= . 
diri dari source ¢ Berikut ini ada 


lah beberapa tips yang mun g- | 
lam ; Ar 
dalam instalasi aplikasi di | 


mo 


Kin berguna 





Linux: 

LK Ware ag a 
kn | 1 gunakan paket 
“an untuk distr 


ji 


Ta 


a yang dikhusus- 
IDUSi Anda. Gunakanlah | 






Ba 
| 


#4 ow RA j 
iiaa “= 
Inas 





Beragam pesan kesalahan umum | Macro OpenOffice.Org untuk 
di Linux konversi PDF otomatis 


82 08/2007 


Menjelaskan beragam pesan kesalahan umum yang 
sering ditemukan di Linux, seperti command not found, 


permission denied, dan connection time-out. 























RIA - ree ra "Om ic. 


signal(2) - Linux man page 


=a NAME 


[supriyanto@ws034 ~]$ command 
[supriyanto@ws034 ~]$ testcommand 
bash: testcommand: command not found h 
[supriyanto@ws034 -1$ D signal - ANSI C signal handling 
SYNOPSIS 
#include <signal.h> 
A typedef void (“sighandler_t)}int); 
1 2 SU siahandler t sianallint signum, siahandler t handler): 
Jp DESCRIPTION 


r The signali) system call installs a new signal handler for the signa! with number 
signum. The signal handler is set to sighandier which may be a user specified 
function. or either SIG IGN or SIG DFL. 














BEAN Upon arrival of a sianal with number signum the following happens. If the 


Dengan memanfaatkan macro yang terdapat di Open- 
Office.Org, kita dapat membuat otomatisasi pembuatan 


file PDF pada saat file disimpan. 





4. pnpug 
Be gor Yew Go Bookmarks pois tep 
SD OA |S - Brew teen Yopi yano comegoupiprpugion? Bj Oc Gl 
(Ohemase Notes (9 Fedora Project | PyWeek Game Prog fedora Weekly News Community Support (Fedora Core & SA 
Step 3. Message Preference 
Select a display format for any email messages you may receive: (“| 
samples) 








r= Fully Featured (— Traditional 


Enter the text as it is shown in the box below. This step helps Yahoo! 
automated registrations. 


If you can not see this image click here. 
ren 























Copynght © 2007 Yahoo! Inc All nges reserved 
Privacy Potoy : Terms of Service - Copyright Poloy + Gudeines < Hep 











Menangani signal di Linux 


Signal adalah salah satu cara tertua komunikasi 
antarproses. Kita akan membahas bagaimana cara mengi- 


rim signal, menerima signal, sampai membelokkan signal. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


INFOLINUX 


Membuat image validation 


Membuat skrip PHP untuk keperluan image validation, 
yang biasa kita temukan pada saat membuat suatu 


account e-mail atau mendaftar di suatu milis. 


www.infolinux.web.id 


